— 
Lu 
- 


ai 


www.infolinux.web.id MeN20083 — Rp 23.300 (P.Jawa) 


SDM Linux Ly 
Itu Penting 


Ka. | "Tutorial: 
Sebuah Solusi Minimnya- ' s4 "3 Visualisasi Molekul dengangarlic 
j “3 m Expad, Editor Multifile dengan 
SDM Linux | 1. Oa) 


” 8 Tampil Indah denganshell 
m Berkenalandengan Zope 
Natal M. Siagia # Sharing File di Jaringan dengan 
NFS 
# Wine: Menjalankan Aplikasi 
Ironis, Promosikan Linu ea RK 
Tidak Pakai Linux 


m3 GnomeMeeting: VolP atau Telepon 
via Internet 
8 ng 1 m SSH:Meningkatkan Keamanan 
kk Remote Login 
# Clustering di Linux dengan 


OpenMOSIX (1) 
» Membangun ServerIRC dengan 
BAHAMUT danEPONA 


InroLINUX Dari Redaksi 


Instalasi Gaya Linux 


alah satu ciri khas Linux adalah 

keberagaman. Setiap distribusi 

atau distro Linux memiliki cara 
tersendiri dalam hal instalasi. Bahkan 
ada banyak distro yang tidak harus 
diinstalasi, tapi cukup dijalankan 
langsung dari CD seperti Knoppix yang 
kami jadikan bonus /InfoLINUX edisi ini. 
Lebih seru lagi, ada distro berbasis 
Movix yang dapat langsung memutar 
video seperti InulLinux. 

Bagaimana dengan instalasi paket 
program atau aplikasinya? Program- 
program untuk Linux dikemas dalam 
bentuk paket-paket. Cara pembuatan 
paket dan instalasinya juga sangat 
beragam. Bentuk yang umum adalah 
source tarball, yaitu sekumpulan 
program dalam bentuk kode sumber 
(source code) yang dikompres menjadi 
sebuah file. Bagi pengguna awam atau 
pemula (newbie), menginstalasi dari 
kode sumber ini merupakan pekerjaan 


yang sulit atau tidak biasa. Sebagai 
alternatif yang lebih mudah, ada 
beberapa bentuk paket selain tarball, 
misalnya rpm (yang muncul kali pertama 
dari distro RedHat) dan deb (dari distro 
Debian). 

Gaya atau cara instalasi paket seperti 
RPM dianggap sangat mudah, sehingga 
distro-distro selain RedHat 
mengikutinya, misalnya SuSE dan 
Mandrake. Namun, dalam kenyataannya 
RPM tidak selalu mulus, karena setiap 
paket memiliki ketergantungan dengan 
paket yang lain. Lalu muncul ide 
pembuat distro Mandrake melahirkan 
gaya baru, yaitu urpm, yang secara 
otomatis mencarikan paket-paket yang 
terkait. Debian tidak mau ketinggalan, 
sehingga mengeluarkan gaya apt-get. 

Lain lagi gaya yang dikeluarkan 
beberapa pembuat peranti lunak besar 
seperti OpenOffice, Adobe, Mozilla, dan 
Netscape. Mereka menghindari 
ketergantungan terhadap distro dan 
paket lain, sehingga mudah diinstalasi di 
berbagai jenis distro. Paket-paket 
program itu juga menyediakan versi 
untuk sistem operasi selain Linux. 
Instalasinya pun tidak mengikuti cara 
umum tarball, rpm, atau deb. 

Jadi, banyak pilihan gaya instalasi di 
dunia Linux. Semua gaya instalasi ini 
kami kupas dalam Menu Utama edisi ini. 
Harapan kami, banyaknya pilihan tidak 
membuat Anda gamang atau bimbang, 
tapi malahan senang.4 

Rusmanto «rus @infolinux.co.id » 


Pemimpin Umum: Mario Alisjahbana. Pemimpin Usaha: Millie Stephanie. Pemimpin Redaksi: Rusmanto. 
Redaktur Senior: Anton R. Pardede, Effendy Kho. Redaktur Eksekutif: Budi Rahardjo, I Made Wiryana, 
Michael S. Sunggiardi. Redaksi: Arif Yuliardi, Heriyadi. Staf Bahasa: Renny Fitriastuti. Sekretariat 
Redaksi: Evawani Utami Putri. Kontributor: Ariya Hidayat, Noprianto. Tata Letak & Ilustrasi: Totok 
Waluyatmoko (Manager), Lely Yulaena, Ria Canceria. Iklan, Promosi & Kerjasama: Lely Ch. Musar 
(Manager), Imam Ariyanto, Indran B. Sapto, Meladi Krisbiono. Sirkulasi: Purwaluyo. Keuangan: 
Deetje Monoarfa. Alamat Redaksi: Jl. Kramat IV No. 11, Jakarta 10430, Telepon: (021)315-3731, 
230-5318, 316-2108, Faksimili: (021)315-3732. Alamat Sirkulasi: Jl. Pulo Buaran III, F5-6 BPSP - 
Kawasan Industri Pulogadung, Jakarta 13930, Telepon: (021)4682-6816, 461-6779, Faksimili: 
(021)4682-6817. Penerbit: PT Info Linux Media Utama. Pencetak: PT Dian Rakyat, Jakarta. Isi di luar 
tanggung jawab percetakan. 


www.infolinux.web.id 


(PINPOINT 


PUBLICATIONS 


INDONESIA 
TATLER 


-#LINUX 


Majalah Wanita Mingguan 


mobilmotor 


BACAAN PENGGEMAR OTOMOTIF 


PC Media 
PERKAWINAN 


SALON 
Majalah Rambut dan Kecantikan Ang 


warta 


onom1 


Alamat Sirkulasi: 

Jl. Pulo Buaran III, F5-6 BPSP 
Kawasan Industri Pulogadung, 
Jakarta 13930 

Tel. (021)4682-6816, 461-6779 
Faks. (021)4682-6817 


InroLINUX MEI 2003 


2 LN 2 


Seluk-Beluk 


INSTALASI ' 


Dunia berubah, kebutuhan manusia pun 
bertambah. Beberapa saat yang lalu, ketika 
kebutuhan kita akan komputasi masih 

rlalu menuntut, program-program. - NN 
yang Pelat terinstalasi di komputer pun 
terasa sudah sangat mencukupi.... 


Yang namanya FTP (file Transfer Konflik yang terjadi di Timur Tengah 


Perkembangan teknologi prosesor Protocol) adalah salah satu belakangan ini membuktikan bahwa 
berbanding lurus dengan perkem- protokol tertua yang pernah ada di perang hanya menyisakan keseng- 
bangan teknologi motherboard. Internet. Namun demikian, FTP saraan bagi umat manusia. Alih-alih 
Artinya, perkembangan keduanya akan | tetap menjadi jenis layanan yang berjibaku seraya berlomba... 


berjalan sejalan. Meskipun berbanding 
lurus, satu hal... 


kerap kali dimanfaatkan... 


4” InroLINUX MEI 2003 www.infolinux.web.id 


InroLiINUX Indeks 


DARI REDAKSI 3 
ULASAN CD 
LIVE-CD KNOPPIX 3.2 6 


Linux Debian dan KDE 3.1 

Tanpa Instalasi 

Cara Meng-copy KNOPPIX ke 8 
Harddisk 

Distro-distro Turunan Knoppix 8 


BERITA 

InulLinux: Distro Linux, Santai 

tapi Serius 10 
Motorola Menggunakan 11 
MontaVista Linux 

Keretakan di XFree86 12 


RedHat Linux Versi Low-end 12 
GNU X-Tools Toolsuite di Hitachi 12 
IBM Indonesia Dorong 13 
Percepatan Linux di Indonesia 
Kerja Sama Metrodata dengan 13 
Systems Technology Institute, Inc. 
eServer iSeries Baru untuk 13 
e-business On Demand 


OPINI 

I Made Wiryana: 14 
Awas Raja Anda! 

Budi Rahardjo: 15 
Ramai-ramai Memecahkan Enkripsi 
SURAT PEMBACA 16 
KLINIK 18 
KLINIK IBM 20 


ULASAN 

Pengantar: Dan Programer pun 
Semakin Manja... 

Gigabyte GA-8ST800 dan 23 
GA-SINXP1394 

OnlyDisk 64 MB dan 256 MB 24 


Epox EP-4PEAD 25 
Shuttle AK37GT 25 
KBear 2.1 27 
Ot Designer 3.1 28 
Valgrind 1.0.4 29 
JuK 1.0 30 
Search and Rescue 31 
FEATURE 


Sumber Daya Manusia Linux itu 46 
Penting! 


TUTORIAL 
Visualisasi Molekul dengan garlic 50 
Expad, Editor Multifile dengan 54 
Ot (2) 

Tampil Indah dengan shell 58 
Berkenalan dengan Zope 62 
Sharing File di Jaringan dengan 66 
NFS 

Wine: Menjalankan Aplikasi 
Windows di Linux 
GnomeMeeting: 

VolP atau Telepon via Internet 
SSH: Meningkatkan Keamanan 
Remote Login 

Clustering di Linux dengan 
OpenMOSIX (1) 

Membangun Server IRC 
dengan BAHAMUT dan EPONA 


Ironis, 

Promosikan 
Linux Tidak 
Pakai Linux 


Interaksinya dengan Linux 
membuat IT Officer 
Hutabarat, Halim & 
Rekan tidak sulit 
mendapatkan pekerjaan. 
Alumni STT Telkom 
angkatan tahun 1994 
ini, mengaku pengeta- 
huannya atas Linux 
merupakan bekal pertama 
bekerja di perusahaan 
berbasis Linux. 


Linux Ready 26 


Mungkin Anda berniat membeli komputer atau perjphera/lain yang 
mendukung Linux. Sebelum niat Anda terwujud, ada baiknya Anda melihat 
Ulasan Linux Ready. Kali ini kami mengulas 3 produk berpredikat Linux Ready, 
yaitu: 


Te — —Peyyana | Kera 
ta aa 


Plextor PX-504A 


Plextor PX-W4012TS PixelView GeForce FX 5200 


InroLINUX MEI 2003 5 


www.infolinux.web.id 


InroLINUX Ulasan CD 


LIVE-CD KNOPPIX 3.2 
Linux Debian dan 


KDE 3.1 Tanpa Instalasi 


Kehebatan KDE 3.1 sudah diulas /nfoLINUX edisi-edisi 
sebelumnya. Jika Anda belum sempat mencoba KDE 3.1 atau 


distro Debian, 


inilah saat yang tepat. Tidak perlu instalasi, karena 


telah dipaket bersama distro live-cd populer, KNOPPIX 3.2. 


NOPPIX 3.2 ini merupakan 
K penyempurnaan dari KNOPPIX 

3.1 yang sangat laku keras 
bersama /InfoLINUX edisi Januari 2003. 
Kelebihan utama versi ini adalah 
dilengkapi KDE 3.1 yang baru saja dirilis 
dan versi-versi program terbaru. Jika 
Anda pernah kecewa dengan versi 3.1, 
misalnya tidak bisa mematikan X 
Window secara cepat tanpa shutdown 
dengan (Alt) (Ctril IBackspacel, di versi 
3.2 ini sudah diperbaiki. 

KNOPPIX 3.2 secara otomatis 
mengenali dan mendukung banyak tipe 
hardware standar, seperti graphic card, 
sound card, USB, PCMCIA, SCSI, dan 
lain-lain. KNOPPIX sangat bagus untuk 
mendemokan Linux, pelatihan, rescue/ 
start-up disk, atau hanya sekadar 
mencoba Linux dan berbagai aplikasi 
terbarunya. Dengan sedikit usaha, 
KNOPPIX juga dapat di-copy ke 
harddisk, sehingga kecepatan kerjanya 


File 


bed tandard text 
Open ham 


“ @& Sound & Multimedia 
di .g#' System Administratior| 
|.igg User Account 


sangat tinggi (Baca juga artikel “Cara 

Meng-copy KNOPPIX ke Harddisk”). 
Berikut ini sebagian dari versi-versi 

terbaru yang ada di KNOPPIX 3.2: 

@ Kernel 2.4.20 

@ KDE 3.1.1 

@ XFree86 4.3 

@ Evolution 1.2.1 

@ OpenOffice 1.0.2 

@ KOffice 1.2.1 

@ Mozilla 1.3-3 

Kebutuhan sistem 

D Intel-compatible CPU (i486 atau yang 
lebih tinggi), disarankan minimal 
Pentium I, 233MHz. 

D 16MB RAM untuk text mode dan 
paling tidak 82MB untuk graphic 
mode dengan KDE. RAM kurang dari 
82MB tetap dapat digunakan, dengan 
memilih desktop yang ringan. Untuk 
bisa menjalankan berbagai aplikasi 
office, disarankan menggunakan RAM 


128MB. Jika RAM tidak mencukupi, 
gunakan harddisk yang telah dipartisi 
sebagai swap (misalnya sudah ada 
Linux lain di dalam harddisk atau 
Anda buat lebih dahulu partisi swap 
tersebut). 

D Drive CD-ROM/DVD yang mendukung 
boot. Jika tidak dapat boot langsung 
dari CD, harus tersedia drive floppy 
untuk boot dan drive CD-ROM/DVD 
(IDE/ATAPI atau SCSI). 

D Kartu grafis SVGA-compatible 
standar. 

D Mouse serial, PS/2, atau USB. 


Petunjuk menggunakan 
Linux KNOPPIX 
Konfigurasikan BIOS Anda agar dapat 
boot melalui CD-ROM/DVD. Jika BIOS 
komputer Anda tidak mendukung boot 
melalui CD, jalankan sistem operasi yang 
telah ada untuk membuat bootdisk 
(disket untuk boot): 
@ Linux: 

# mount /mnt/cdrom 

# cd /mnt/cdrom/KNOPPIX 


| Location Edit View Go Bookmarks Tools Settings Window Help 
VGA AB 3 


Sanu 


& Control Panel KDE 3.1 


6 InroLINUX MEI 2003 


KALI 


» 39an I—EN 


& Menu KDE 3.1 di KNOPPIX 3.2 


www.infolinux.web.id 


# dd if - boot-en.img of - / 
dev/fdO 


@ DOS/Windows: 
D Jalankan Command Prompt 
D Masuk ke folder CD, misal D: 
D: cd KNOPPIX 
D: rawrite2 -f boot-en.img -d A 


Proses booting 

1. Pada saat awal booting, setelah kernel 
Linux mengenali dan mengonfigurasi 
hardware, Anda akan berhadapan 
dengan prompt boot:. 

2. Anda bisa langsung menekan (Enter) 
untuk mencoba apakah secara default 
dapat langsung menjalankan Linux 
dengan X Window dan desktop KDE. 

3. Jika ternyata sangat lambat atau 
macet, Anda dapat me-reset komputer 
tanpa khawatir kehilangan data karena 
KNOPPIX tidak mengakses harddisk 
secara default. 

4. Coba boot ulang dengan memberi 
option (tekan F2 pada saat muncul 
boot:), yaitu dengan mengetik 
knoppix diikuti option dan (Enter). 
Contoh berikut untuk boot dengan 
menggunakan X Window dan resolusi 
monitor 800x600. 
knoppix screen - 800x600 


5. Jika Anda hanya ingin menjalankan 
Linux tanpa X Window, pilihannya: 
knoppix 2 


6. Jika kartu VGA Anda tidak dikenali 
(misal karena versi terbari, sehingga 


ON Kop KING eka KOnater 
Location Edit View Go Bookmarks Tools Settings Window Help 


DANA Oa ERA A0 


KnoppixKDE 


www.knoppix.net 


Features 


bai 
(o) 
w 
KR 
@ 
8 
& 


# Ubercool framebuffer bootup 
# Ability to boot memtest from CDROM boot prompt 


@ Full KDE 3.1 environment - the latest K Desktop Environment version 


including 


Ed Location: || @' ile:/mnt/auto'cdrom/KNOPPIX/index.html gu 


InroLINUX Ulasan CD 


tidak bisa masuk X 


Window), 
pilihannya: 


knoppixxmodule — vesa IJ 
atau knoppix 
xmodule - fbdev 


7. Pilihan boot 
lainnya dapat 
Anda baca pada 
saat awal boot: 
dengan menekan 
tombol F2. 

Taka 

Bekerja dengan 

KNOPPIX 

Jika sudah biasa 

dengan KDE, Anda 

tidak merasakan bedanya antara bekerja 

di Linux KNOPPIX langsung dari 

CDROM atau bekerja dengan Linux 

Mandrake, kecuali proses yang agak 

lambat (tergantung kecepatan CD-ROM, 

ukuran RAM, dan lain-lain.) Bagaimana 
jika Anda ingin mencoba GUI atau 
window manager yang lain? Pertama, 
tekan 3 tombol (Ctrl) (Alt) IF1) secara 
bersamaan. Berikutnya ini contoh untuk 
menjalankan IceWM: 

root@tty11/1# init 3 

root@tty11/1# su - knoppix 

knoppix@tty1Iknoppix1$ echo icewm » 

.xinitrc : startx 


Jika X Window tidak berjalan mulus, 
misalnya tampilan monitor kacau atau 
hang atau sangat lambat, Anda boot 
ulang dengan opsi knoppix 
screen —-800x600 atau opsi 
lain (tekan F2 saat boot:). 


| Membuat password 
| KNOPPIX ini tidak 
menyediakan password untuk 
root dan user default 
(knoppix). Begitu KNOPPIX 
selesai booting, Anda 
langsung bekerja dengan user 
knoppix tanpa password. 


« Kongueror, the supurb web browser, that has just recently been adopted by 


« Kmail - Excelent mail client, full featured, and with additions sponsored by 


the German Govornment ( security features) 


« Full KDE3.1 development environment ( Kdevelop, gt-designer, librarys 


reguireded for compiling, compilers and debuggers 


» maw mara Lan nmnlinntiann and athar menaraman | nan mmnlinntian at bar fill 


& Kongueror di KNOPPIX 3.2 


Untuk membuat password 
root, tekan (Alt| ICtril IF1J 
| diikuti lenterl lalu ketik passwd 
dan isikan password root 
sebanyak dua kali. Untuk 


www.infolinux.web.id 


Hollywood “ Mapteib 
Cruise Super Panting 
Sale: Get Up To 
Beyonce's Little $250 Cash 
aman SIS Back 


—— Market Update Deals 
Get Guote “ Oupid's Pick: V-Day Gifts Al 
» Symbol Under 450 


DI30 786423 SS07 
NASD 1282.47 -1928 
SPSOO 82969 -G46 


& Mozilla 1.0 di KNOPPIX 3.2 


| GRADUATED 
IN...? 


ae 
1973 sj 


rss 
| 


“My Portfoko— 45 FREE DoysAOL 
Deal of the Day 


Cool swe254o1 
Sin 1 Coleman TU 
Yanbm 


membuat password user knoppix, ketik 
passwd knoppix. Kembali ke X Window 
dengan menekan IAltJICtrIJ(FS1. 


Menyimpan data ke 
harddisk 

Anda harus /ogin sebagai root (su) agar 
dapat menyimpan data ke harddisk, 
dengan masuk ke shell root (Klik KX — 
KNOPPIX — Root Shell). Misal, Anda 
ingin menyimpan di partisi pertama (/ 
dev/hda1), jalankan perintah ini. (Hati- 
hati! Segera tutup Kongueror dan Root 
Shell setelah menyimpan data). 
root@ttypOIknoppixl# umount /mnt/hda1 
root@ttypOIknoppix|# mount -o rw /mnt/hda1 
root@ttypOIknoppix!# kongueror & 


Cara lainnya, klik ikon Hard Disk 
Partition Ihda1l. Setelah Kongueror 
menampilkan isi hda1, klik kanan icon 
Ihda1) lalu Change read/write mode. 


Keluar atau shutdown dari 
KNOPPIX 

Jika Anda tidak mengakses harddisk 
(menjalankan mount atau mengklik 
gambar yang menunjuk ke harddisk / 
dev/hda1, misalnya), Anda dapat 
mematikan komputer dengan tombol 
power. Namun untuk keamanan, 
sebaiknya Anda /ogout dari KDE atau 
window manager default ICtril (Alt) (FS) 
atau (Ctrl) (Altl IF11 lalu (Ctrl) (Alt 
IDell.A 


Rusmanto (rus @lnfolinux.co.id) 


InroLINUX MEI 2003 7 


InroLINUX Ulasan CD 


8 


Cara Meng-copy KNOPPIX ke Harddisk 


Menjalankan Linux langsung dari CD 
memang mudah dan aman, karena tidak 
perlu menyiapkan partisi harddisk. 
Namun, kecepatan komputer mengakses 
CD masih jauh lebih lambat dari 
harddisk, belum lagi kalau drive CD 
sudah kuno atau kotor. Jika Anda 

ingin menggunakan Knoppix untuk 
bekerja sehari-hari, sebaiknya seluruh 
file Knoppix yang sedang berjalan di- 
copy ke harddisk. Berikut ini langkah- 
langkahnya: 


1. Sebelum meng-copy KNOPPIX 3.2 ke 
harddisk, siapkan dua buah partisi 
harddisk. Pertama, ukurannya lebih 
dari 2GB untuk menyimpan sistem 
Knoppix, kedua sekitar 256MB untuk 
Swap (virtual memori). Jika Anda 
tidak memiliki program pemartisi, 
gunakan perintah fdisk yang ada di 
Knoppix. 


fdisk /dev/hda 

(untuk melihat susunan partisi 

yang telah ada) 

(membuat partisi baru) 

(partisi baru di bawah partisi 

extended) atau p (partisi baru 

primary) 

atau tentukan titik awal 

pembuatan partisi 

(enter| — atau tentukan titik akhir partisi 

p (lihat sekali lagi susunan partisi, 
apakah Anda yakin?) 
(membatalkan partisi tanpa 
menyimpan) 

wg (susunan partisi baru disimpan) 


(enter) 


2. Jalankan KNOPPIX dari CD tanpa X 
Window, yaitu memilih opsi init 1 
atau 2 (pada saat pertama muncul 
prompt boot:). Boleh juga kerja di 
X Window dengan opsi screen sesuai 
kemampuan kartu VGA dan monitor 
Anda, dengan syarat Anda telah 
membuat password root melalui 
konsol (Tekan Alt4Ctri-F1, lalu 


InroLINUX MEI 2003 


Enter, dan ubah password root 
dengan perintah passwd). 

boot: knoppix 2 

boot: knoppix screen - 800x600 


. Mount partisi yang telah disiapkan 
untuk sistem, misalnya ke /mnt/ 
knoppix. 

mount /dev/hda9 /mnt/konppix 


. Copy semua file di bawah direktori / 
KNOPPIX ke direktori /mnt/knoppix, 
dan tunggu hingga proses peng- 
copy-an ini selesai. 

cp -a /KNOPPIX/" /mnt/knoppix 


. Edit file /mnt/knoppix/etc/fstab, 
dengan menambahkan pada baris 
pertama, milsanya dengan vi atau 
perintah echo dan redirect (») 
sebagai berikut: 

echo “/dev/hda9 / ext3 defaults 11” » / 
mnt/knoppix/etc/fstab 

cat /etc/fstab » » /mnt/knoppixl/etc/ 
fstab 


. Edit file /mnt/knoppix/etcdllilo.conf 
(dengan vi atau langsung membuat 
baru dengan perintah cat). 

cat » /mnt/knoppix/etc/lilo.conf 
Iba32 

boot — /dev/hda 

install - /mnt/knoppix/boot/boot-menu.b 
map — /(mnt/knoppix/boot/map 
prompt 

timeout — 100 

vga - normal 

image — /mnt/knoppix/boot/vmlinuz 
append —-"lang —en" 

root — /dev/hda9 

label - Knoppix 

read-write 

“D 


7. Aktifkan “lilo”. Jika tidak pesan 
kesalahan, berarti Knoppix Anda 
sudah dapat di-boot dari harddisk. 

lilo -C /mnt/knoppix/etc!lilo.conf 


www.infolinux.web.id 


8. Buat direktori home untuk user 
knoppix dan ubah kepemilikannya 
untuk user knoppix. 
mkdir /mnt/knoppix/home/knoppix 
chwon knoppix.knoppix /mnt/knoppix/ 
home/knoppix 


9. Reboot komputer Anda dari 
harddisk (keluarkan CD Knoppix). 
reboot 


Knx-hdinstall 

Tersedia program untuk meng-copy 
KNOPPIX ke harddisk, yakni knx-hdinstall, 
yang dapat dijalankan dari shell/ 
prompt root. Namun, Anda harus 
sangat hati-hati menggunakannya 
karena program ini masih dalam 
pengembangan. 


Menyimpan file konfigurasi 
Anda masih bertahan dengan Live- 
CD? No problem. Meskipun KNOPPIX 
tidak didesain untuk bekerja di 
harddisk, Anda tetap bisa 
menyimpan dan mengaktifkan file-file 
konfigurasi agar tidak hilang pada 
saat reboot. 

1. Klik star menu (K), tarik mouse ke 
KNOPPIX - Configure - Save 
KNOPPIX configuration. 

. Pilih tipe file-file konfigurasi yang 
akan disimpan. Tandai semua 
pilihan, lalu OK. 

. Pilih tempat menyimpan file 
konfigurasi. Klik /mnt/hda1 bila 
Anda ingin menyimpan di partisi 
Windows (/dev/hda1), lalu OK. 

. Untuk mengaktifkannya, Anda harus 
mengetikkan salah satu baris ini 
pada saat boot: 

knoppix myconfig — /mnt/hda1 
knoppix myconfig — scan 


(Knoppix akan melakukan scan atau 
pencarian file konfigurasi secara 
otomatis).A 

Rusmanto (rus@infolinux.co.iod) 


InroLINUX Ulasan CD 


Distro-distro Turunan Knoppix 


Knoppix telah melahirkan banyak 
“keturunan.” Mulai dari yang berukuran 
puluhan hingga ratusan megabyte (MB), 
dengan fungsi yang beraneka ragam. 
Daftar distro berikut ini merupakan 
hasil modifikasi (remastered) Knoppix 
(http:/www.knopper.net) yang tidak 
resmi. Modifikasi dibuat oleh berbagai 
pihak dengan melakukan pengubahan 
jumlah file dan bahasa pengantarnya. 


Damn Small Linux 

Damn Small Linux adalah distro Linux 
yang dapat diburn ke CD seukuran kartu 
nama (50 MB). Ukurannya yang kecil 
tidak menghalangi fungsi dan 
kemudahannya untuk digunakan. 
Download: ftp://ibiblio.org/pub/Linux/ 
distributions/damnsmall/ 


Gnoppix 

Gnoppix adalah Knoppix yang dibangun 
khusus untuk Gnome 2.2 dan peranti 
lunak yang berafiliasi dengan Gnome. 
Homepage: http:/www.gnoppix.org 


Knoppix-JJr 

Distro Linux ini berbasis projek Debian- 
jr. Download: http://128.196.95.51/ 
-micros/ 


KnoppixKDE 

Sesuai namanya, KnoppixKDE adalah 
remastered Knoppix untuk demo (semi) 
official dari KDE (versi 3.1). Lihat 
informasi lengkapnya di http:// 
www.knoppix.net/docs/index.php/ 
KnoppixKDE 


Knoppix-lite 

Ini disebut juga miniKnoppix, karena 
ukurannya yang kecil (270 MB) dengan 
fasilitas yang cukup lengkap. Download: 
ftp://ftp.es.debian.org/pub/miniKnoppix 


Kix 

Ukuran distro ini dalam bentuk CD hanya 
8 cm atau 3 inci. Anda dapat 
mendownload dari http:// 
public.planetmirror.com/pub/knoppix/ 
contrib/minicd/ dan mengikuti forumnya 
di http://forum.tukansoft.de 


Kurumin Linux 

Kurumin merupakan modifikasi Knoppix 
dalam bahasa Portugis-Brasil. Pembuatnya, 
Carlos E. Morimoto, juga menulis buku 
“Entendendo e Dominando o Linux" atau 
“Understanding and Mastering Linux." 
Ukurannya hanya 185 MB, sudah termasuk 
KDE, Kword, Kontour, Acrobat Reader, 
Kongueror, XCDRoast, GFTP, xIRC, Bluefish, 
XMMS, Mplayer, Phoenix dan lain-lain. 
Homepage dalam bahasa Portugis di http:/ 
Iwww.guiadohardware.net/linux/kurumin/ 
dan dapat didownload dari ftp:// 
ftp.ibiblio.org/pub/Linux/Incoming/ 
kurumin-1.0.iso 


Miolux Linux 

Ini juga Knoppix dalam bahasa Portugis- 
Brasil Knoppix, yang disusun oleh Vilson 
Cristiano Gartner dengan homepage: 
http://miolux.codigolivre.org.br 


Model K 

Ini merupakan Micro Knoppix ISO, dengan 
ukuran 51.8 MB. Homepagenya di http:// 
www.modularity.org/modelk dan 
downloadnya di http://www.ibiblio.org/ 
pub/Linux/distributions/modularity/ 


Morphix 

Morphix adalah distro Linux yang 

bersifat modular, sehingga file iso yang 

akan diburn ke CD dapat disusun sendiri 
sesuai kebutuhan. Pembuat Morphix juga 
menyediakan beberapa jenis iso yang 
siap diburn ke CD. Beberapa keisti- 
mewaan distro ini antara lain sebagai 
berikut. 

@ Hanya berukuran 180 MB untuk versi 
lightGUI (desktop yang ringan seperti 
IceWM), dengan bare module sebesar 24 
MB. 

@ Cepat, karena menggunakan desktop 
atau window manager yang ringan. 

@ Modular, sehingga Anda dapat 
mengubah ukuran distro, bahkan 
serelah diburn ke CD. 

@ Berbasis Knoppix yang sudah sangat 
terkenal. 


Module-module yang telah tersedia 
(siap diburn dan digunakan): 


www.infolinux.web.id 


@ LightGUI (icewm-based, #/- 180MB) 
HeavyGUI (gnome2.2-based, -#/- 
420MB) 

@ Game (icewm-based, -/- 430MB, 
dilengkapi dengan beberapa game 
multiplayer, termasuk Guake3 Arena 
dan Unreal Tournament demo!) 

@ KDE (KDE3.I-based) 


Homepage: http:/www.morphix.org 
Download: ftp://dl.xs4all.nI/pub/mirror/ 
drupal/Morphix 


TrX 

Knoppix yang dimodifikasi oleh Turki 

untuk router dan firewall, dengan 

desktop KDE 3.1.1. File konfigurasi dapat 

disimpan ke floppy atau ke salah satu 

partisi hard disk, bahkan direncanakan 

juga di peranti penyimpanan USB. 

@ Homepage http:/www.trxlinux.org/ 

@ Screenshots http:/www.trxlinux.org/ 
shots.html 

@ Package List http:/www.trxlinux.org/ 
list.txt 

@ Download http://www.trxlinux.org/ 
download/ 


Lain-lain 

@ SkoleKNOPPIX: http:// 
www.skolelinux.no/ 

@ Sulix: http://sulix.homelinux.net/ 

@ Kinneret: http:// 
kinneret.miloberi.com 

@ Flonix: http://www.knoppixfr.org/ 
phpBB2/viewtopic.php?p-4157 

@ MDK (Mandrake) MiniCD: http:// 
minicd.berlios.de/ 

@ Freeduc: http://www.ofset.org/ 
projects/edusoft/edusoft-fr.html 

@ KnoppixXMAME: http:// 
freshmeat.net/releases/108911/ 

@ Yoper CD2: http://yoper.com/ 

@ Cdmedicpacsweb: http:// 
cdmedicpacsweb.sourceforge.net/ 
instalacion3 en.html 

@ Freie software knoppix: http:// 
intevation.de/cgi-bin/viewcvs- 
misc.cgi/freie software knoppix/ 

@ TAHDER: http://pcxperience.org/ 
TAHDER/ 

@ GNUmed: http://www.gnumed.org/ 


InroLINUX MEI 2003 


9 


InroLINUX Berita 


InulLinux: 


Distro Linux, Santai tapi Serius 


Mirip dengan Knoppix, 


InulLinux adalah distro Linux yang tidak perlu diinstalasi. 


Cukup boot dari 


CD-ROM, Anda dapat menjalankan musik dan video dengan Mplayer di Linux. 


ika Anda tidak memilik rasa 

humor, disarankan tidak membaca 

dokumentasi (FAO: Freguenty 
Asked Ouestions) distro Linux yang 
dibuat khsus untuk multimedia ini. 
Terlepas dari pro dan kontra penampilan 
Inul, ide pembuatan distro ini patut 
diacungi jempol. Sangat bagus jika 
distro ini tidak berisi video Inul. CD (iso) 
dan FAO dapat di-download dari http:// 
inullinux.pandu.org. 


Mengapa bernama 
InulLinux? 

Sebenarnya bisa saja diberi nama selain 
Inul, jika file video (mpg) yang disertakan 
dalam distro ini bukan film musik 
dangdut dengan penyanyi yang 
kontroversial, Inul. Misalnya, Anda dapat 
membuat sendiri distro semacam ini 
dengan menambahkan film pendidikan 
atau dakwah. Yang perlu Anda 
perhatikan, film yang disertakan itu harus 
free atau bebas di-copy jika Anda ingin 
distro Anda juga bebas disebarluaskan. 
Jika tidak free, Anda hanya dapat 
menggunakannya untuk kepentingan 
terbatas. 

InulLinux dibuat dengan basis distro 
Movix (http.//movix.sourceforge.net). 
Distro kecil ini berfungi langsung dari CD, 
tanpa instalasi, lalu dapat memutar video 
“Goyang Dombret” Inul. Movix meng- 
gotong Mplayer (http://www.MPlayerHO. 
hu/) untuk menjalankan VCD, DVD, MP3 
dan format multimedia lainnya. 


Apakah InulLinux juga Free? 
Tentu saja ya, karena menurut 
pembuatnya, I Made Wiryana, Inul sudah 
menyatakan bahwa videonya bebas 
digandakan tanpa harus membayar lisensi. 
Inul dapat uang bukan karena menjual 
lisensi rekaman, tapi karena “manggung.” 
Jadi, Inul sudah menjalankan prinsip GPL 


10  InroLINUX MEI 2003 


atau open source, meskipun ia belum 
kenal Richard Stallman atau Eric 
Raymond, tokoh-tokoh gerakan Free 
Software dan Open Source. Barangkali, 
Inul juga belum kenal Linux. 


Bagaimana memperoleh 

dan memainkannya? 

Maaf, kami tidak menyarankan Anda 

men-download CD InulLinux, karena 

ukurannya cukup besar, 60MB, dan 
belum tentu baik dari sisi moral...hehehe. 

Tapi, jika Anda penasaran, atau ingin 

membuat yang serupa, silakan cek di 

http://inullinux.pandu.org, mudah- 

mudahan masih tersedia iso-nya. 

Sebaiknya, Anda cukup download 

Movix, lalu masukkan sendiri film atau 

musik Anda sehingga menjadi distro 

baru. Ini petunjuk singkat membuat 
distro InulLinux, yang penulis ambil dari 
http://inullinux.pandu.org: 

@ Download terlebih dahulu eMovix dari 
situs movix (http:// 
movix.sourceforge.net). 

@ Bongkar berkas tersebut dengan 
perintah: 
tar zxvf emovix.tgz 


@ Lakukan 3 langkah instalasi mendasar: 
.Iconfigure 
make 
make install 


Maka berkas-berkas akan diinstal di '” / 
usr/local/share/emovix. 

@ Siapkan berkas multimedia yang ingin 
Anda sertakan, boleh mp3, ogg, 
guicktime, mpg, avi, dan sebagainya. 


Jalankan perintah untuk membuat iso 
image-nya: 
mkmovixiso -t “InulLinux distro PEMILU 
2004” 
-0 /tmp/inullinux.iso avseg04.mpg 


www.infolinux.web.id 


PERHATIAN : Bogi yg tak menilik ra uno hap ngan 
Pan Mens man ANA SATU OR Pepe iagay Lon marun 


FAO : Freguenty Asked Guestions 
: Hampa NU Bai ra henry 
dangan Jaa? Jelas tidak. baik 


2. T: Apakah situs ini ada hubungan 
mang nia Kai aa pan da pe ea apa tetu 
GR, ataupun cuma berita pop, biar digostpin ama Inul. 


3. T: Mengapa anda memilih Imut ? 
lengang ngan 1, ba Tia og motiaantaanh Doni, 
#tonomis, walau saya ini orangnya pragmatis 
dika metahukan revo dalan Dasi bini mani Din cara 

tidak tangsung (walau mungkin tidak pernah baca bukunya Eric , 
Voesot Open Sourog mapan mi Dami la Open Se Dia 
bebaskan VCD-nya buat dj | tidak bisa isebur 
naa nya Dan padanan bat maja 


marggng tuse Teruna Ji Ra apa Pa Open Sowee Lah bia 


E sei Ke 


4 Web site InulLinux 


Sebelum menjalankan, burn atau buat 
CD dari iso yang telah Anda peroleh 
(misalnya inullinux.iso). Gunakan 
cdrecord (di terminal) atau xcdoast (di X 
Window) atau Nero dan peranti lunak 
pembakar CD lainnya (di MS Windows). 
Baca /InfoLINUX edisi Januari 2003 
untuk memahami penggunaan cdrecord 
dan xcdroast. Selesai diburn, boot 
komputer Anda dengan CD InulLinux 
atau nama lain yang telah Anda buat 
sendiri. Selamat nge-burn! 

Jika Anda sudah bekerja di Linux dan 
memiliki salah satu pemutar film seperti 
Mplayer, Xine, mtvp atau kaboodle 
(KDE), ada trik untuk menonton film 
yang ada di dalam file iso. 
$ mkdir /tmp/inullinux 
$ su 
password: 

# mount -o loop inullinux.iso /tmp/inullinux 
# Is /tmp/inullinux 

avseg04.mpg isolinux movix mplayer 

# exit 


Sekarang Anda dapat menjalankan file 
video avseg04.mpg dengan salah satu 
pemutar film di Linux. Catatan: Trik ini 
bukan tip, artinya tidak disarankan, 
karena tidak sesuai dengan budaya kita 
dan tujuan penulisan artikel ini. 


Sumber: inullinux.pandu.org 


InroLINUX Berita 


Motorola Menggunakan 
MontaVista Linux 


Tahun ini, Motorola, sebuah produsen telepon seluler (ponsel), berencana mengeluarkan sebuah 
handset baru, yaitu A760. Sebenarnya, apa yang menarik dari ponsel itu? Yang menarik adalah 
ponsel keluaran Motorola itu tidak lagi menggunakan sistem operasi Symbian. 


etelah diselidiki ternyata kini 

Motorola melirik ke sebuah 

perusahaan yang berbasis di 
Sunnyvale, California, yaitu 
MontaVista Software. Untuk diketahui, 
MontaVista Software merupakan 
perusahaan yang secara khusus 
membuat sebuah aplikasi guna 
dijalankan di sebuah PDA yang 
terintegrasi dengan ponsel. 

Sebelumnya dilaporkan bahwa 

A760 yang baru merupakan handset 
pertama yang berbasis Linux dan 
teknologi Java. Tidak hanya itu, A760 
juga merupakan sebuah kombinasi 
antara ponsel dengan PDA plus digital 
camera, video player, MP3 player, 
speakerphone, MMS, akses Internet 
dan Bluetooth. 


@ MOTOROLA 


“Handset ini merupakan handset 
spesial karena salah satu fitur yang ada 
di dalamnya menggunakan platform 
terbuka dan fleksibel,” kata Terence 
Lam, Motorola Senior Global Marketing 
Manager. Menurutnya, dengan 
dukungan sistem operasi berbasis 
Linux plus teknologi Java di dalamnya, 
Motorola bisa memberikan hasil 
kreativitas tinggi yang mungkin akan 
menjadi sebuah pengalaman terbaik. 

Handset A760 rencananya akan 
diluncurkan di wilayah Asia Pasifik. 
Sementara, harga untuk satu handset- 
nya masih belum diketahui. Menurut 
MontaVista, sistem operasi Linux 
Consumer Electronics Edition (CEE) 
didesain secara istimewa guna keperluan 
antarmuka konsumen elektronik. 
Termasuk di dalamnya, ponsel, televisi 


digital, kotak set-top, dan telematik 
otomotif. CEE juga terintegrasi dengan 
manajemen daya dan dukungan 
jaringan. Contohnya, kernel XIP 
(eXecute In Place) dan aplikasi stream- 
ing media yang mudah dioptimasi. 
Sudah ratusan produk tengah proses 
pengembangan menggunakan MontaVista 
Linux, termasuk ponsel, PDA, remote 
control, televisi dengan ketajaman tinggi, 
HDTV, PVR, kotak set-top, penerima 


MONTAVISTA" 


S O FT WA R E 


digital, dan lainnya. Sebut saja Sony dan 
NEC. Kedua perusahaan itu sudah 
menggumumkan produk barunya yang 
menggunakan MontaVista Linux. Dan 
kedepan akan lebih banyak perusahaan 
menggunakan MontaVista Linux.AHe 


Iklan 
PAS FM 


InroLINUX Berita 


Mandrake Linux 9.1 
Tepat di penghujung bulan 
Maret 2003 lalu, Mandrake- 
Soft memperkenalkan rilis 
terbaru dari distronya, yaitu 
Mandrake Linux 9.1. 
Bamboo, begitu nama yang 
diberikan MandrakeSoft 
untuk produk barunya. 
Fitur-fitur yang bisa Anda 
nikmati di Mandrake Linux 
9.1 di antaranya, Apache 2, 
resizing partisi NTFS, 
manajemen daya ACPI, 
dukungan jaringan dengan 
Zeroconf, dukungan WiFi, 
dan masih banyak lainnya. 
Bamboo juga dilengkapi 
kemudahan dalam instalasi 
dengan brand barunya, 
MandrakeGalaxy. Dan yang 
pasti Anda juga akan 
menemukan X Window 
versi terbaru dari KDE dan 
GNOME. 


MySOL 4.0 

Mysgl AB, pengembang 
database open source yang 
paling populer, akhir Maret 
lalu, mengumumkan bahwa 
MySOL database versi 4.0 
telah diberi label “produc- 
tion". Lalu, apa artinya? 
Label production berarti 
MySOL 4.0 sudah bisa 
digunakan dengan aman 
(stabil). 

Arsitektur MySOL dibuat 
mudah kustomisasi dan 
cepat. Penggunaan 
pengulangan kode yang 
banyak di sebuah aplikasi 
dan akan meminimalisasi 
fungsi produktivitas. 
Banyak fitur yang 
dihasilkan membuat sistem 
manajemen tidak sesuai 
dengan kecepatan, 
kepadatan, stabilitas, dan 
mudah dalam 
pengembangan 

Untuk mencapai status ini, 
aplikasi MySOL telah diuji 
beberapa test. Untuk lebih 
menyakinkan lagi MySOL 
juga diuji di “kehidupan 
nyata" selama tiga bulan. 


12 InroLINUX MEI 2003 


Keretakan di XFree86 


eretakan tengah menimpa pergerakan 

XFree86, sebuah proyek open source 
yang mengerjakan tampilan grafis Linux dan 
sistem operasi lainnya. Keretakan terjadi karena 
core (kepala—Red.) group proyek tersebut 
mengeluarkan salah satu anggotanya. 

Enam anggota yang menjadi Core Team 
proyek XFree86 mengumumkan bahwa 
mereka telah mengeluarkan anggota proyek 
XFree86 bernama Keith Packard dari proyek 
pembuatan XFree86 secara paralel. Menurut 
CNET, ketika dikonfirmasi, mereka menolak 
memberikan alasan mengapa hal itu bisa 
terjadi. Core Team XFree86 telah menutup 


XFFee36 


Project, Inc... 


pintu semua hal 
yang berhubu- 
ngan dengan pemecatan itu rapat-rapat 
dengan mengumumkan bahwa di mailing list 
XFree86 yang baru hanya akan 
mendiskusikan masa depan XFree86. 

Dalam kesempatan wawancara dengan 
CNET, Packard tidak memberikan komentar 
yang spesifik tentang apa yang tengah 
dialaminya. Tetapi, dia mengindikasikan 
bahwa dirinya sudah berusaha membuat 
segala sesuatunya menjadi mudah agar 
menarik dan banyak programmer yang ikut 
berkontribusi di proyek XFree86.AHe 


RedHat Linux Versi Low-end 


enjual RedHat Linux kini mulai menga- 

lihkan strategi pemasarannya dengan 

mengadopsi teknologi terakhir yang lebih 
agresif khusus untuk produk 
low-end. Usut punya usut 
ternyata strategi itu bisa 
Anda lihat dan nikmati 
setelah RedHat 9 dirilis pada 
31 Maret lalu. Red Hat 9 


RedHat Base Operating System, Matt Wilson 
kepada CNET. 

Dan menurut Wilson, Shrike sudah bisa 
Anda dapatkan di toko-toko 
8 sejak 7 April lalu. Meskipun 
demikian, para pelanggan 
jaringan RedHat sudah bisa men- 
download-nya sejak 31 Maret. 
Jaringan RedHat juga 


sendiri dijuluki Shrike. 

“Kami menginginkan kemudahan di Red 
Hat Linux. Artinya, kami menginginkan 
teknologi open source terbaik yang sudah 
bisa dinikmati dan stabil,” kata Manager of 


menyebarkan berbagai 
perbaikkan bug yang ada. Dan itu juga 
merupakan rencana perubahan pendapatan 
yang timbul akibat pembayaran yang terus 
menerus untuk sebuah produk barunya.AHe 


GNU X-Tools Toolsuite di Hitachi 


icrocross mengumumkan penambahan 

dukungan untuk semua produk Hitachi 
SH, sebuah varian prosesor embedded, 
dengan versi terakhir GNU X-Tools 
XScale Toolsuite (v3o). Dukungan itu 
meliputi SH1, SH2, SH3e, dan SH4. 

GNU X-Tools Toolsuite dapat 

berjalan di Windows (via 
Cygwin) dan host Linux. 
Mengapa demikian? Karena 
GNU X-Tools Toolsuite berbasis 
GNU GCC v3.2 dan itu merupakan aplikasi 
turunan dari distribusi standar GNU Tools. 
“GNU X-Tools Toolsuite mendukung lebih 


www.infolinux.web.id 


Dana 

Ny MUTOSE 

“Ros | 
Sa 


banyak host dan prosesor target 
dibandingkan pengembangan too/suite 
embedded lainnya,” kata juru bicara 
perusahaan Microcross. 
Microcross toolsuite sangat baik 
- dalam hal kompilasi dan performa 
A debugger dan dukungan library. 


, 34 | Sebagai tambahan, para pengembang 


hanya perlu membeli sebuah produk 
yang dilengkapi dengan GCC v2.95.2. 

Microcross menjual tool berbasis GNU ini 
mulai US$500. Harga itu memang cukup 
mahal, tetapi mungkin yang mesti Anda lihat 
adalah kinerja yang diberikannya.AHe 


InroLINUX Berita 


IBM Indonesia Dorong Percepatan — iis xnoovix 3-2 


5 2 z Knoppix merupakan CD 
Linux di Indonesia ih Linux, Sup" bootable yang di dalamnya 
ah pre terdapat berbagai aplikasi 
Linux. Tidak hanya itu, CD 
Knoppix mampu 
mendeteksi hardware 


BM Indonesia kembali menegaskan Alisjahbana. 
komitmennya terhadap Linux dan Pernyataan 


mendorong percepatan adopsi Linux di itu mem- £ secara otomatis dan 
Indonesia. Salah satu caranya, IBM Indonesia buktikan MA e mendukung berbagai jenis 
pada hari selasa, 25 Maret 2003, di Jakarta keseriusan 2 kartu grafis, kartu suara, 
menggelar sebuah seminar di Jakarta dengan IBM, khususnya IBM Indonesia di dunia Linux. SCSI, antarmuka USB, dan 
tema “Open Your Mind to Open Computing Hadir juga sebagai pembicara di acara press peripheral lainnya. 
with Linux, supported by IBM". conference itu Manajer IT PT Diamond Cold GC Knoppix juga bisa 

“IBM tidak saja menjual produk-produk Storage, Teddy Wijaya. PT Diamond Cold Ea aa 
yang mendukung Linux, tetapi kami juga Storage merupakan salah satu perusahaan 3 1 

: : 0 . . . : rescue system, dan 

menggunakannya untuk operasi kami sendiri,” yang mengimplementasikan Linux di produk digunakan sebagai platform 
jelas Presiden Direktur PT IBM Indonesia, Betti IBM.AHe untuk produk demo aplikasi 


komersial. Dan Anda tidak 
perlu melakukan instalasi 


Kerja Sama Metrodata dengan spapun ke hard 


& Beberapa aplikasi yang bisa 

Anda t kan di K i 
Systems Technology Institute, Inc. Maa aa 
(Debian/Rilis belum stabil), 


T Metrodata Electronics, Tbk. pada hari siswa Xfree86 4.3, Evolution 1.2.1, 


: MONY 
kamis, 13 Maret 2003, mengumumkan akan “ Pan Venture to Estabilah “ OpenOffice 1.0.2 (Jerman 
kerja samanya dengan perusahaan pen- men- » dan Inggris), dan KOffice 
didikan teknologi informasi dan komunikasi dapatkan 1.2.1. Penasaran, mainkan 
asal Filipina, Systems Technology Institute, — penge- saja CD InfoLINUX edisi ini. 
Inc. melalui anak perusahaan hasil joint- tahuan - Pn ee Nan 
Ha sean | 8 RedHat Linux 9 
venture, yaitu PT Metrodata STI Indonesia mengenai 2 : 
: 5 Kembali, RedHat, Inc., 
(MSTI). Teknologi I Th 
: , ' Na mengumumkan rilis terbaru 
Kurikulum yang diukerani MSTI adalah Informasi aga Komunikasi (TIK) unuk distronya, yaitu RedHat 
program profesional di antaranya program bekalnya di masa depan. Dengan jangka Linux 9. Dibuat dari hasil 
Diploma 2 tahun dan program kursus waktu yang relatif pendek itu, tentu akan kerja keras komunitas open 
jangka pendek. Dalam waktu dua tahun, banyak menghemat pengeluaran Anda.AHe source, RedHat Linux 9, 


memberikan pilihan 
teknologi open source 


eServer iSeries Baru untuk terbaru buat para 


penggunanya. Singkatnya, 
- RedHat, Inc. mel k 
e-business On Demand | Pa 
— baru yang 


M enanggapi perubahan kebutuhan pasar salah mengombinasikan teknologi 


yang sangat dinamis, IBM pada hari satu open source dengan 
kamis, 6 Maret 2003, di Jakarta, server antarmuka easy-to-use 
mengumumkan transformasi terluas pada IBM terpopuler $ Ba aan 
eServer iSeries. Transformasi itu diharapkan di dunia E Gs yang ada di Redilat 
. . & Linux 9, antara lain 

da Memnata pelanggan mendapatkan industri. | | Met ogunakan Rem ena 20 
solusi teknologi yang fleksibel, skalabel, dan Menurut survai yang dilakukan IBM, IBM teknologi threading terbaru, 
mudah digunakan. eServer iSeries telah digunakan oleh hampir NPTL (Native POSIX Thread 

Peluncuran kembali ini adalah bagian dari 200.000 pelanggan di seluruh dunia. Survai Library), OpenOffice, 
inisiatif senilai US$ 500 juta untuk jangka itu menunjukkan bahwasannya produk IBM Mozilla, Evolution, CUPS, 
waktu dua tahun. Dan peluncuran itu diminati oleh perusahaan-perusahaan GCC 3.2.1, GNU libc 2.3, dan 
memiliki tujuan, mendorong pertumbuhan dunia.AHe Apache 2.0. 


www.infolinux.web.id InoLINUX MEI 2003 13 


-Made Wiryana 


Ulisan saya kali ini akan membahas tentang game. Bukan 

game seperti Counter Strike atau sejenisnya, tetapi 

permainan yang sudah lama dikenal di dunia komputer yaitu 
catur. Catur dan komputer memiliki hubungan yang sangat erat dan 
banyak pemrogram yang menyukai permainan catur. Bahkan dari 
awal dikembangkannya komputer, salah satu tantangan para 
ilmuwan komputer adalah membuat komputer yang dapat bermain 
catur melawan manusia. 

Setiap tahun, diadakan pertandingan tingkat dunia 
antarkomputer yang dapat bermain catur. Pada Oktober 1996, 
Universitas Gunadarma menjadi tuan rumah kejuaraan dunia 
catur komputer ke-14 yang diselenggarakan oleh International 
Computer Chess Association yang kini 
bernama International Computer Games 
Association (http://www.icga.org). Saat 


dunia telah menggunakan GNU/Linux 
sebagai sistem operasinya. Keberadaan 
source code Linux yang kemungkinan 
mengompilasi sistem sesuai dengan prosesor yang digunakan 
menjadi nilai tambah bagi platform Linux. Dengan dikompilasi 
khusus untuk prosesor tertentu, ternyata memberikan kinerja 
yang lebih baik. Di sini menunjukkan ketersediaan source code 
memudahkan usaha meningkatkan kinerja. 


Catur dan benchmark komputer 
Salah satu program catur yang telah dikenal secara luas adalah 
Crafty buatan Robert Hyatt (http://www.cis.uab.edu/info/ 
faculty/hyatt/hyatt.html). Program ini juga sering digunakan 
sebagai benchmark perangkat komputer yang dikenal sebagai 
SPECint2000 dan dikenal sebagai 186.crafty (http:// 
www.specbench.org/osg/cpu2000/CINT2000/). Benchmark 
dilakukan dengan menjalankan Crafty dengan lima tata letak 
permainan catur tertentu. Jadi, misalnya membandingkan 
komputer dengan prosesor Athlon MP 2000-4 dan dengan 
Pentium 4-Xeon dengan 2,4GHz. Sistem pertama memberikan 
nilai 186.crafty sebesar 979 dan sistem lainnya 813. 
Program Crafty ini tersedia di (ftp://ftp.cis.uab.edu/pub/ 
hyatt/). Engine permainan catur ini dapat digabungkan dengan 
XBoard (http://www.tim-mann.org/xboard.html) untuk 
menampilkan gerakan caturnya. Di samping sebagai GUI 


14 InroLINUX MEI 2003 


ketersediaan source 
itu beberapa peserta dari berbagai belahan code memudahkan usaha 
meningkatkan kinerja. 


Awas Raja Anda! 


permainan catur, maka XBoard dapat menyimpan dan membaca 
layout permainan catur dalam format Portable Game Notation 
(PGN). Antarpemain catur dapat juga bermain dengan 
memanfaatkan Internet Chess Server. 

Majalah komputer Jerman, Ct, memanfaatkan program catur 
lebih jauh lagi, yaitu untuk mengadu kemampuan komputer 
dengan prosesor yang berbeda. Misalnya antara komputer 
berprosesor INTEL melawan komputer berprosesor AMD. Pada 
pertandingan ini digunakan motherboard Thunder K7X 1 GByte 
PC2100 dengan prosesor ganda AMD Athlon MP 2000 - 
1667MHz. Sedangkan musuhnya adalah motherboard 
Supermicro P4DPE GByte PC1600 dengan prosesor ganda Intel 
Xeon. Pada komputer yang 
berprosesor berbeda itu dijalankan 
program catur Shredder 6 dan Deep 
Fritz 7, dua buah program catur yang 
terkenal dan telah mendukung 
multiprosesor. Duel catur antarmesin 
ini dilakukan pada tanggal 4 Juli 2002 
dan menghabiskan waktu sekitar 192 jam sebanyak 598 partai. 
Melalui Internet dengan applet tertentu orang dapat mengamati 
jalannnya pertandingan catur antarmesin ini. 


Catur dan pengenalan suara 

Variasi lain dari pemanfaatan program catur dilakukan oleh Mirco 
Hilbert, salah satu rekan saya di kelompok riset RVS. Sebagai 
mahasiswa semester 8, saat ini dia sedang mengerjakan tugas 
seminar untuk membuat suatu sistem pengenalan suara yang 
digunakan untuk bermain catur. Jadi pada prinsipnya, sistem yang 
digunakan merupakan sistem pemainan catur yang dikendalikan 
oleh suara pemain. 

Untuk menggerakkan buah catur, si pengguna cukup berbicara, 
misalnya “B1 ke B2”, atau “Benteng A2 ke ...” begitu seterusnya. 
Tugas ini dilakukan dengan menggabungkan fungsi dari beberapa 
aplikasi yang telah ada, sehingga tidak perlu dibangun dari scratch. 
Sistem yang dikembangkan dijalankan di GNU/Linux, karena lebih 
mudah mengembangkan aplikasinya. Di samping itu, dia tidak 
memiliki perangkat bantu untuk mengembangkan peranti lunak di 
platform MS Windows. Mau membajak, gengsi, dan malu- 
maluin.@ 

Bagian 1 dari 2 Tulisan 


www.infolinux.web.id 


Ramai-ramai 


Memecahkan Enkripsi 


alah satu cara untuk mengamankan data dari penya- 

dapan adalah dengan menggunakan enkripsi (encryp- 

tion). Data diacak dengan menggunakan sebuah 
algoritma dan sebuah kunci. Contoh algoritma yang terkenal 
antara lain DES, IDEA, RSA, ECC, dan masih banyak lainnya. 

Salah satu cara untuk memecahkan penyandian ini adalah 

dengan melakukan serangan yang disebut “brute force attack", 
yaitu dengan mencoba segala kombinasi kunci. Misalnya, kita 
diberi sebuah pesan yang sudah disandikan (disebut ciphertext) 
dengan sebuah algoritma dan sebuah kunci. Kemudian kita 
ingin mengetahui pesan awal tersebut akan tetapi kita tidak 
tahu kunci yang digunakan, meskipun kita diberitahu algoritma 
yang digunakan. Maka, yang dapat kita lakukan adalah 
mencoba semua kombinasi kunci. Kita coba menggunakan 
kunci “1” untuk membuka ciphertext tersebut. Jika gagal kita 
coba dengan “2”, "3"... Ya", 
“br, "Zz" dan seterusnya. 
Kalau masih gagal juga, kita coba 
dengan dua kombinasi “11”, 


“zz". Masih gagal juga, kita coba 
dengan tiga kombinasi dan 
seterusnya. Anda sudah bisa 
membayangkan, kan? Tentunya kunci yang dicoba tidak hanya 
sekadar huruf dan angka saja, akan tetap semua kombinasi 
yang diperkenankan oleh algoritma yang digunakan. 

Cara coba-coba di atas itu tentunya membutuhkan waktu 
yang sangat lama karena kombinasi yang ada bisa bermacam- 
macam. Meskipun memakai komputer masih dibutuhkan waktu 
yang lama. Semakin panjang kunci yang dipergunakan, 
semakin banyak permutasi kombinasi karakter, semakin lama 
untuk memecahkan enkripsi tersebut. Itulah sebabnya semakin 
panjang password yang digunakan, semakin aman. 

Timbul ide dari sekelompok orang. Bagaimana kalau 
serangan coba-coba tadi dilakukan secara bersama-sama dan 
terdistribusi? Misalnya, saya mencoba satu kunci. Anda 
mencoba satu kunci. Kawan kita mencoba satu kunci, dan 
seterusnya. Kunci mana yang harus dicoba diorganisasi oleh 
sebuah komputer sentral yang memiliki database tentang 
kunci-kunci yang sudah dicoba. Lebih bagus lagi kalau 
semuanya ini bisa dilakukan lewat Internet secara otomatis. 


www.infolinux.web.id 


Semakin panjang kunci yang 
Bang ratan ap. dipergunakan, semakin banyak 
permutasi kombinasi karakter... 


Budi-Rahardjo 


Inilah yang dilakukan oleh kelompok “distributed.net”. Lihat 
situs http://www.distributed.net. 

Distributed.net menjalankan proyek untuk memecahkan 
beberapa algoritma (enkripsi). Saat ini algoritma yang sedang 
dicoba dipecahkan adalah RC5-72. Anda dapat mengambil 
program “client” untuk ikut memecahkan algoritma enkripsi 
dari situs distributed.net tersebut. Di sana tersedia client untuk 
berbagai sistem operasi, termasuk untuk Linux tentunya. 
Setelah program client tersebut dipasang, Anda harus 
melakukan konfigurasi dahulu. Minimal konfigurasi yang harus 
Anda lakukan adalah dengan mengisi alamat e-mail Anda yang 
akan dijadikan userid Anda di distributed.net. Setelah itu jika 
Anda terhubung ke Internet, program c/ient ini akan mengambil 
beberapa kunci yang harus dicoba, kemudian mulai melakukan 
cracking secara off-line (tidak perlu online ke Internet terus). 
Ini tidak melanggar hukum 
Iho. 

Program client yang 
jalan di komputer Anda ini 
tidak mengganggu re- 
sources komputer anda. Dia 
akan aktif mengambil siklus 
CPU ketika komputer tidak 
aktif (misalnya ketika kita membaca e-mail, mengetik surat). 
Jadi, komputer Anda tidak terasa lambat. Saya pasang client 
distributed.net ini di hampir semua komputer yang saya miliki, 
termasuk di notebook. 

Jika sudah ada satu blok (atau lebih) yang diselesaikan oleh 
komputer Anda, maka Anda bisa mengirimkan blok tersebut ke 
distributed.net ketika anda terhubung ke Internet. Satu hari 
kemudian Anda akan masuk ke statistik dari distributed.net 
yang bisa dilihat di http://stats.distributed.net. Ini menariknya 
karena Anda bisa melihat ranking Anda. Seberapa hebat 
computing cycle yang Anda miliki? 

Selain statistik individual, ada juga statistik kelompok. Jika 
tertarik, Anda bisa bergabung dengan kami di tim “Indonesia 
Raya laka GBT)" atau tim nomor 6362 dan menggabungkan 
statistik individu anda bersama kami. Bagi saya ini yang 
menarik karena bisa jadi suatu ukuran kemampuan komputasi 
orang-orang Indonesia. Ayo, saya tunggu keikutsertaan Anda di 
tim Indonesia Raya!4 


InroLINUX MEI 2003 15 


InroLINUX Surat Pembaca 


Kami dengan senang hati menerima pendapat serta saran Anda. Semua surat/e-mail yang masuk 
menjadi milik /nfoLinux dan redaksi berhak menyuntingnya tanpa mengubah maksud serta tujuan. 
Kami tidak dapat membalas surat/e-mail Anda secara individu. Kirimkan surat/e-mail Anda ke: 


redaksi@infolinux. co.id. 


Membuat distro 
Pertama-tama saya ingin 
mengungkapkan rasa senang saya 
terhadap /nfoLINUX. Menurut saya 
InfoLINUX itu bagus! Dan akan lebih 
bagus apabila /nfoLINUX bisa 
mengulas bagaimana membuat distro 
Linux/LFS sederhana? Terimakasih. 
SETIAWAN 
VIA E-MAIL 


Salah satu rujukan mengenai pembuatan 
distro Linux, Anda bisa membaca 
InfoLINUX edisi Oktober sampai 
Desember 2002. — Red. 


Seminar Linux 

Kami dari mahasiswa Politeknik Negeri 
Pontianak ingin meminta bantuan 
InfoLiNUX, apakah InfoLINUX bisa 
mengadakan seminar mengenai Linux 
di kampus kami. Mudah-mudahan 
dengan pelaksanaan seminar itu 
wawasan TI kami semakin bertambah, 
khususnya mengenai Linux dan Linux 


Pemesanan InfoLINUX 


Terimakasih. 


Cara pemesanan InfoLINUX: 
1. Pilih jenis langganan 


Harga eceran : Rp 23.800,- 


BCA Cab. Matraman, Jakarta 
No. 342.301.454.3 
a.n. PT. Obor Sarana Utama. 


461-6779 dengan Ibu Netty.—Red. 


bisa lebih memasyarakat di daerah 
kami. Kami juga telah menghubungi 
Bapak Onno W. Purbo dan beliau 
menyarankan kami menghubungi 
InfoLINUX. Atas perhatiannya kami 
ucapkan terimakasih. 

AUGUST AKBAR 

VIA E-MAIL 


Usul 


Salam sejahtera, sebagai newbie yang 

nge-fans sama infolinux, saya 

memiliki beberapa usul, yaitu: 

1. Bagaimana kalau kertas majalah 
InfoLINUX diganti dengan dengan 
kertas koran, kecuali cover. 
Menurut saya, kalau kertasnya 
diganti dengan kertas koran, maka 
jumlah halaman /nfoLINUX bisa 
menjadi lebih banyak, dan biaya 
produksi majalah /nfoLINUX tentu 
akan menjadi kecil. Dan yang 
terpenting adalah pokok 
bahasannya bisa lebih banyak lagi. 
Tentang anggapan bahwa kertas 


Langsung saja, saya minta tolong dijelaskan cara memesan majalah InfoLINUX. 
Kemudian bagaimana jika terjadi permasalahan dalam pengiriman (tidak sampai). 


ISANA 
VIA E-MAIL 


Rp128.500,- utk 6 bulan, bonus Mug cantik dari InfoLINUX. 
Rp257.000,- utk 12 bulan dg bonus T-Shirt InfoLINUX. 


(Semua harga di atas berlaku di pulau Jawa). 
2. Transfer uang sesuai jumlah majalah dan jenis langganan ke: 


3. Kirim bukti transfer beserta alamat pengiriman majalah via faksimili ke (021) 
4682-6817 atau attachment di e-mail ke alamat nety wn@yahoo.com.au. Jika ada 
masalah, kirim e-mail ke sirkulasi@infolinux.co.id atau Telp (021) 4682-6816, 


16  InroLINUX MEI 2003 


www.infolinux.web.id 


koran itu mudah robek, kurang 
artistik dan lainnya, saya rasa itu 
terlalu berlebihan berlebihan, yang 
penting adalah bahasannya (isinya). 

2. Kiranya InfoLINUX bisa 
menginformasikan buku-buku Linux 
yang beredar di Indonesia, 
tentunya pada salah satu halaman 
InfoLINUX. Karena menurut saya 
tidak mungkin bertanya ke mbah 
dukun. Kecuali, mbah dukunnya 
juga pakar Linux. 

3. Kalau bisa /nfoLINUX lebih fokus di 
tutorial, terutama tutorial aplikasi 
sehari-hari untuk kaum newbie. 
Dan kalau saya perhatikan pada 
edisi /InfoLINUX akhir-akhir ini, 
tutorial itu hampir punah. Bahasan- 
bahasan seperti berita, bisnis, dan 
lainnya, kalau bisa dikurangi, 
supaya tutorial-tutorial bisa muat 
lebih banyak. 


Demikian usul dari saya, mohon 
maaf kalau ada kata-kata yang 
menyinggung. Semoga InfoLINUX 
semakin lama semakin Okeehhh, 
terimakasih. 

ANTON 
VIA E-MAIL 


Terimakasih atas usulan mas Anton, 
Kami akan jadikan usul Anda sebagai 
masukan untuk perencanaan penerbitan 
InfoLINUX yang akan datang. —Red. 


Klinik di CD 
Saya memiliki sebuah saran buat 
InfoLINUX, yaitu bagaimana kalau 
rubrik “Surat Pembaca”, “Klinik”, dan 
“Klinik IBM”, pertanyaan yang 
diajukan beserta jawabannya dimuat 
juga dalam CD yang disertakan. 
Sebagai pertimbangan, untuk 
menjawab e-mail yang panjang lebar, 
tentu jawabannya akan panjang juga. 
KHATAMAN 
VIA E-MAIL 


InroLINUX Klinik 


Semua surat/e-mail yang masuk menjadi milik /nfoLINUX dan redaksi berhak menyuntingnya 
tanpa mengubah maksud serta tujuan. Kami tidak dapat membalas surat/e-mail Anda secara 


individu. Kirimkan surat/e-mail Anda ke: Kinik@infolinux. co.id. 


mengganggu 
Saya menggunakan LaTeX untuk 
menulis laporan. Namun demikian, ada 
sedikit masalah yang cukup 
mengganggu. Sehabis menuliskan 
persamaan, biasanya kan selalu ada 
keterangan, misalnya “dengan x 
menyatakan....”. Nah, menurut dosen 
pembimbing saya, kalimat penjelasan 
tersebut tidak boleh diindentasi 
sebagai paragraf biasa. Saya masih 
bingung, bagaimana cara menghasilkan 
yang demikian dengan LaTeX. 
Sisca Varina 
Jakarta 


T Indentasi yang 


Yang Anda cari adalah perintah 
Inoindent. Berikut adalah contoh 
penggunaannya: 
Ibeginfeguation) 
lepsilon - Yracfb foffj4b (on?) 
lendfeguation) 


Inoindent 

where $b f(on)$ is the off-state power and 
$b (offls 

is the on-state power. 


Bisa Anda coba sendiri, kalimat 
“where...” pada contoh di atas akan 
tetap rata kiri, yaitu mengikuti batas 
margin sebelah kiri. 


Setelah diperkenalkan /InfoLINUX 

beberapa waktu yang lalu, saya 
adalah pemakai setia Knoppix karena 
mudah digunakan tanpa perlu instalasi. 
Namun demikian, beberapa kali saya 
harus menjalankan Knoppix pada 
komputer yang cukup lambat (karena 
spesifikasinya sudah ketinggalan 
zaman). Bagaimanakah agar Knoppix 
bisa berjalan dengan baik? Saya ingin 
agar tidak usah menggunakan KDE 
karena pasti terlalu berat. 


T Knoppix terlalu berat 


Renny 
Jakarta 


18 InroLINUX MEI 2003 


Anda bisa menggunakan XFCE 
sebagai window manager 
Knoppix. Caranya adalah dengan 
memberikan opsi desktop pada saat 
Knoppix akan segera diboot: 

knoppix desktop - xfce 


& Knoppix juga bisa menggunakan 
XFCE 


Entah bagaimana caranya, tahu- 

tahu mailbox saya selalu penuh 
dengan e-mail yang sifatnya sampah 
alias spam. Bagaimana cara menangkal 
spam-spam ini? 


T Menangkal spam 


Poppy 
Bogor 


Kalau server mail yang Anda 

gunakan dipersenjatai dengan 

software anti-spam, maka Anda 
tinggal menyesuaikan program mail (mail 
client) yang Anda gunakan. Contohnya, 
KMail bisa diatur dengan mudah untuk 
mendeteksi spam via SpamAssasin. 
Anda bisa lihat penjelasan lebih rinci di 
http://kmail. kde.org/tools.html. 

Alternatif lain, seandainya Anda 
menggunakan Mozilla 1.3 yang paling 
baru, fasilitas filter spam otomatis 
dengan teknik Bayesian sudah 
disediakan secara built-in. Coba simak 
situs web http://www.mozilla.org untuk 
lebih rincinya. 


Ketika iseng-iseng belajar C - - 
di Linux, saya menemukan 
bahwa program yang menggunakan 


T math.h tidak lengkap 


www.infolinux.web.id 


math.h tidak dapat dengan sukses 
dikompilasi. Selalu muncul pesan 
seperti misalnya “undefined reference 
to sin”. Apa yang salah dengan 
program saya? 
Eddy 
Semarang 


Tidak ada yang salah dengan 

program Anda. Barangkali Anda 

lupa melakukan /ink dengan library 
bernama libm. Library ini dibutuhkan 
untuk fungsi-fungsi matematik seperti 
sin, cos, sgrt, dan sebagaimnya. Sekadar 
ilustrasi, jika program Anda bernama 
test.c, maka perintahnya dengan GCC 
adalah: 
gcc -o test test.c -Im 


Perhatikan tambahan “-Im”. Tanpa ini, 
yang Anda peroleh adalah pesan 
kesalahan di atas. 


KDE 3.1 untuk Knoppix 
Bisakah Knoppix dipasangi KDE 
3.1 yang terbaru? 


Permana 
Surabaya 


Sayangnya, karena Knoppix 

dijalankan langsung dari CD, tidak 

mungkin untuk menginstalasi 
program tambahan. Jika Anda 
menggunakan Knoppix yang masih 
menggunakan KDE 3.0, tidak ada cara 
apapun untuk menggantinya menjadi 
KDE 3.1. Akan tetapi, Anda bisa 


udaadu9uU is 
& KDE 3.1 di Knoppix 


mencoba Knoppix versi terbaru (lihat 
situs web http://www.knoppix.org) yang 
sudah ada KDE 3.1-nya. 


CD Burner 
Adakah program untuk menulis 


ke CD yang mudah digunakan? 
Arie 
Bekasi 


ie Iron Sange bin 
(fee Andra “ken Daapeget WiBum “Can CO Gan DAN GW long Can kab 


Z K3B 


Tentu saja, kebanyakan distro 
Linux telah dilengkapi dengan 
berbagai program untuk 


memudahkan pembuatan CD dengan CD 
Writer. Beberapa di antaranya, antara lain 
cdrecord, X-CD Roast, dan K3B. Buka 
kembali bundel /nfoLINUX Anda karena 
tutorial mengenai hal ini telah dimuat 
sebelumnya. 


Saya menginstalasi game Cube 

yang disertakan di CD InfoLINUX 
edisi Maret yang lalu. Setelah 
mengikuti petunjuknya, saya 
mendapatkan pesan berikut: “/usr/ 
local/cube/bin unix/linux client: 
permission denied”. Bagaimana 
solusinya? 


T Gagal dengan Cube 


Sufiarto, via e-mail 


Pastikan Anda menginstalasinya 

sebagai root agar mendapat akses 

ke direktori global. Kemudian 
jangan lupa mengatur permission 
direktori tersebut agar bisa diakses oleh 
user lain, misalnya dengan perintah: 
chmod -R 755 /usr/local/cube 


InroLiINUX Klinik 


Setelah sukses menginstalasi 

Mandrake 9 dari Buku Mini Linux 
yang diterbitkan oleh tim InfoLINUX, 
saya mencoba untuk menggunakannya 
untuk berbagai keperluan. Namun 
demikian, ada masalah yang cukup 
mengganggu, yaitu saya selalu tidak 
dapat mengakses CD-ROM. Selalu 
muncul pesan “You do not have 
access rights to this location”. 


T Lagi-lagi Mount 


Firman 
Bandung 


Jika CD-ROM Anda telah 

terdeteksi dengan baik pada saat 

awal menginstalasi Mandrake, 
maka seharusnya Anda dapat 
melakukan mounting CD-ROM tersebut. 
Jika tidak, barangkali permission dari 
lokasi mount tidak tepat. Anda bisa 
mencoba login sebagai root dan baru 
melakukan mounting, misalnya dengan 
perintah: 
mount /mnt/cdrom La 


off on April 


1000 Linux Training Center 


W Linux Concept & Fundamental - First Step To Linux 
W/ Linux System Administration 
Linux Internet and Intranet Server 
W Linux Security 
W/ Linux Programming 
W Web Application Using PHP & MySAL 


Atinuxindo 


Wisma Bisnis Indonesia Lt.4, F-415 
Jl. Letjen S.Parman Kav 12 

Jakarta 11480 

Tel : #62 21 5362390 

Fax : #62 21 5362295 


www.linuxindo.com 


InroLINUX Klinik IBM 


IBM Indonesia sangat peduli terhadap perkemba- 
5 ngan Linux di Indonesia. Secara global, IBM Corpora- 


mendorong tumbuh kembang Linux di seluruh dunia dan mempermudah 
pelanggan untuk mengadopsi Linux. Sebagai salah satu langkah yang 
diprakarsai oleh IBM Indonesia, maka sejak bulan Februari 2003 kami 
bekerja sama dengan Majalah InfoLINUX berpartisipasi dalam menjawab 
pertanyaan dari pembaca pada kolom “Klinik Linux" dengan tujuan 
memberikan informasi ringkas, padat, dan berguna bagi pengguna Linux. 
Sebagai latar belakang mengapa IBM serius dengan Linux, di bawah ini 
ulasannya. Untuk pertanyaan-pertanyaan bisa ditujukan ke 


direct@id.ibm.com. 


XML di PHP 
Karena tidak semua browser 


mendukung penampilan data 
XML dengan template XSL (Extensible 
Stylesheet Language), saya perlu 
melakukan pembangunan XHTML di 
server. 

Bagaimana caranya me-render data 
XML dengan menggunakan template 
dari XSL di Linux? Sebagai informasi, 
saya menggunakan PHP untuk 
pengembangan site, dengan distro 
RedHat 7.2. 


Untuk dapat me-render data XML 

dengan PHP, Anda dapat 

menggunakan Sablotron (juga 
dikenal dengan nama Sablot). Sablotron 
adalah ekstensi untuk PHP, dapat diambil 
di site Ginger Alliance (http:// 
www.gingerall.com). 

Sablotron memerlukan library Expat 
(biasanya sudah merupakan paket 
standar dari RedHat 7.1 ke atas), bisa 
diambil di http://sourceforge.net/projects/ 
expat. 

Setelah menginstalasi Sablotron, re- 
compile PHP dengan ekstensi XSLT (beri 
tambahan '-with-sablot' dikonfigurasi). 

Jika ada problem, Anda dapat melihat 
manualnya di PHP.net. (http:// 
www.php.net/manual/en/ref. xslt.php). 


KMail 
Bagaimana menjalankan beberapa 


KMail dari user yang berbeda 
sekaligus? Saya memiliki sejumlah 
account di mesin Linux saya, sesuai 
dengan sejumlah fungsi saya di kantor. 


20 InroLINUX MEI 2003 


Ada account untuk keperluan pribadi 
dan beberapa untuk keperluan kantor. 

Saya menggunakan KMail sebagai 
mail client di desktop saya 
(menggunakan GNOME). Saya tidak 
ingin mencampurkan account pribadi 
dan account kantor. 

Bagaimana caranya agar saya dapat 
menampilkan semua e-mail dari user 
account yang berbeda itu pada saat 
yang bersamaan. 

Saat ini, saya terpaksa /ogout dulu 
baru /ogin lagi sebagai user yang 
berbeda. 


Karena anda sudah menggunakan 

X11 Window Manager (KDE, 

Gnome, CDE, dan sebagainya), hal 
ini mudah saja dilakukan. 

Dalam Linux, walaupun Anda telah 
melakukan login di console sebagai user 
A, Anda masih dapat melakukan login 
lagi sebagai user B. 

Caranya: 
@ Jalankan program shell terminal 

(xterm, gnome-terminal, dan lain-lain). 
@ Lakukan telnet ke localhost (“telnet 

localhost'). 

@ Login sebagai user B. 


www.infolinux.web.id 


Rubrik. ini.hasil.kerja-sama.IBM.Indonesia.dan-Majalah.InfoLINUX 


Pastikan bahwa sebagai user A yang 
memiliki kendali pada X11 Window 
Manager, user A memberi izin kepada 
user B untuk mengakses fungsi grafik 
layar display user A. 

Caranya dengan menggunakan 
perintah xhost ('xhost # localhost', atau 
'xhost # nama mesin anda'). 

Setelah itu, Anda dapat memanggil 
program KMail dari shell tersebut. 


Anda perlu hati-hati dalam memberi izin 
akses ini, karena mungkin disalahgunakan 
oleh orang lain yang memiliki akses ke 
layar Anda sewaktu Anda bekerja. 


X Window 
Apakah ada cara lain untuk 


mengakses mesin Linux A dari 
mesin lain (B) selain menggunakan 
telnet dan ssh yang hanya menyajikan 
mode teks? 


Cara tradisional yang paling 

mudah digunakan adalah 

menggunakan X11 (sering 
disebut juga X Windows). Tentu saja 
pada mesin desktop yang Anda 
gunakan harus ada X Window Manager 
yang sedang aktif, baik itu KDE, 
Gnome, CDE, dan sebagainya. 

Mesin B dapat saja menggunakan 
Linux atau Unix lainnya, bahkan juga 
Apple dengan OS-X. Jika menggunakan 
MS Windows 95/98/NT/2000/XP, 
Anda masih perlu menambahkan aplikasi 
X Server, contohnya adalah XFree86 
yang dapat diperoleh dari http:// 
xfree86.0rg, atau paket eXceed dari 
Hummingbird (http:// 
www.hummingbird.com). 

Setelah Anda login di mesin Linux (A) 
dari mesin (B) anda hanya perlu 
memastikan bahwa variabel setting 
DISPLAY di mesin A mengacu pada 
mesin (B), pada BASH: 

DISPLAY - £ nama mesin B2:0.0 
export DISPLAY 


Sedangkan pada mesin B, Anda hanya 
perlu memastikan bahwa user dari mesin 
A memiliki hak untuk menggunakan layar 
mesin B, gunakan perintah xhost. 


Pengantar 


INDEKS 


23 Motherboard 


Gigabyte GA-8ST800 


dan GA-SINXP1394 
24 Aksesoris 


OnlyDisk 64 MB dan 


256 MB 


25 Motherboard 
Epox EP-4PEAD 


25 Motherboard 
Shuttle AK37GT 


26 Linux Ready: 


Plextor PX-W4012TS 
PixelView GeForce FX 


5200 
Plextor PX-504A 


27 FTP Client: 
KBear2.1 


28 Kakas 
Pengembangan: 
Ot Designer 3.1 


29  Utiliti: 
Valgrind 1.0.4 


30 Music Jukebox: 
JuK 1.0 


31 Game: 
Search and Rescue 


ARIYA HIDAYAT: 


Menjadi programer 
open source? Ya, 
mengapa tidak? Anda 
akan dimanjakan dengan 
segudang perkakas 
bantu, mulai compiler, 
debugger, profiler, 
hingga version control. 
Semuanya free! 


22 InroLINUX MEI 2003 


Dan Programer pun 
Semakin Manja... 


Yang namanya mengembangkan sebuah aplikasi bisa jadi pekerjaan yang repot 
lagi melelahkan, baik untuk tahap desain, pembuatan prototipe, implementasi, 
uji coba, dokumentasi, dan banyak aspek lainnya. 


eruntunglah bahwa berbagai ragam 

perkembangan teknologi akhir-akhir ini 

membuat hidup seorang developer menjadi 
semakin bernuansa. Barangkali memang segudang 
utiliti maupun seabrek aplikasi pembantu tidak 
akan secara magis meningkatkan produktivitas 
sang programer, tapi paling tidak kerja pun dapat 
ditransformasi agar terasa menyenangkan. 

Tengok saja misalnya kemajuan pesat hardware 
yang cukup mengesankan. Prosesor, jantung 
utama segala macam pengolahan, menikmati 
berlakunya Hukum Moore yang telah menelurkan 
rangkaian prosesor dengan tinggi. Pun 
arsitektur 64-bit sesa. 
Peningkatan GHz dari. 
diiringi dengan ruang' 
lapang, akan amat 
berkutat dengan 
file source code. 
kompilasi dapat be 
pada produktivitas 

Jangan salah, 
memberikan kemew: 
memelototi ribuan bar 
memprogram memang leb | dilakuk: 
pada monitor yang cukup besar. Pemanfaatan 
dual monitor juga merupakan bonus tersendiri: 
editing di satu layar sementara hasilnya diperiksa 
di layar yang lain. Peripheral lain bisa pula 
membawa kenyamanan ekslusif, sebut saja 
keyboard ergonomik yang sanggup meredam 
kemungkinan penyakit Repetitive Strain Disorders 
(akibat terlalu sering mengetik), serta mouse 
optik penghasil gerakan-gerakan pointer nan 
mulus. Walaupun barangkali tidak berkaitan 
langsung, tidak patut dilewatkan juga sistem 
suara yang melantunkan lagu favorit (entah 
alunan klasik ala Tchaikovsky ataupun irama 
ngepopnya Cokelat) yang turut membantu 
meregangkan urat syarat tatkala ribuan baris 
program dikebut menuju deadline. 


www.infolinux.web.id 


Dari segi dunia software, tahun-tahun terakhir 
malah merupakan berkat untuk mereka yang ransum 
sehari-harinya tidak jauh-jauh dari dunia compile & 
debug. Ambil contoh GCC versi 3, inkarnasi terakhir 
dari salah satu compiler paling ngetop di kolong jagat 
ini. Salah satu yang jadi unggulan GCC 3 adalah 
peningkatan kecepatan kompilasi bila dibandingkan 
versi 2.x-nya yang sudah kadaluwarsa. Bandingkan 
dengan banyak compiler lain, termasuk yang 
komersial, yang semakin berat dan lamban di versi 
terbarunya. Segudang optimasi juga telah 
dicangkokkan ke GCC 3, termasuk kode-kode 
untuk menangani jenis prosesor dan 


dalah faktor berharga bagi 
lalkan GCC terbaru saja 

lah distcc atau TeamBuiler 
kan komplemen sang 
jam kekuatan prosesor 
lain, tentu saja proses 


alasan lagi untuk sejenak main Solitaire atau 
O dengan alasan klasik “lagi compile, nih". 

Meniru-niru Edison, bisa dikatakan bahwa 
Programming is 14 coding, 9945 debugging. 
Karenanya, keberadaan debugger menjadi faktor 
lain yang cukup signifikan dalam pengembangan 
aplikasi. Tidak ada salahnya untuk menyebut 
sebuah utiliti lain yang cukup bersinar sejak tahun 
kemarin, yakni Valgrind (lihat hal 29), sebuah 
memory leak detector yang serbaguna lagi open 
source. Keberadaan Valgrind dapat meringankan 
beban pencarian bug-bug menjengkelkan yang 
kadang makan waktu puluhan jam, bahkan lebih. 
Dipadukan dengan gdb (debugger) dan gprof 
(profiler), lengkap sudah persenjataan yang 
dibutuhkan untuk memoles dan memuluskan 
berbagai macam aplikasi. Codito, ergo sum!d 
Ariya Hidayat f/ariya @infolinux.co.id) 


memperlihatkan 
motherboard ini 


GIGABYTE P4 Titan 


GA-85T800 dan 
GA-SINXP1394 


MOTHERBOARD 

Kisaran harga: US$78 (GA-8ST800), 
US$205 (GA-SINXP1394) 

Kontak: Nusantara Eradata, Jakarta. 
(021) 601-8213 

Situs web: www.giga-byte.com 


erkembangan teknologi prosesor 
b berbanding lurus dengan perkem- 

bangan teknologi motherboard. 
Artinya, perkembangan keduanya akan 
berjalan sejalan. Meskipun berbanding 
lurus, satu hal yang dapat dipastikan 
adalah rilis perkembangan prosesor pasti 
lebih dulu Anda dapatkan dibandingkan 
rilis motherboard-nya. Kalaupun rilis 
keduanya diumumkan berbarengan, dapat 
dipastikan pula perusahaan pembuat 
motherboard-nya sama dengan 
perusahaan pembuat prosesor. 

Produk kali ini menggunakan teknologi 
prosesor yang sudah lebih dulu ada di 
pasar dan tengah in. Motherboard itu 
adalah GIGABYTE P4 Titan GA-8ST800 
dan GA-SINXP1394. Contoh teknologi 
yang di adopsi motherboard ini, teknologi 
Hyper-Threading. Dengan begitu, sistem 
yang ada mampu bekerja secara 
multitasking dengan lebih efisien. 


GA-8ST800 

GA-8ST800 memiliki tiga buah slot DIMM 
yang mendukung DDR333 
sampai 2GB dan 
mendukung 


Nilai nbench 


lebih baik 
dibandingkan 
GA-8ST800 


Lakukan restart 

sistem setelah 
konfigurasi Anda 
lakukan di GA-8ST800 


DDR266 sampai 3 GB. Gigabyte 
Technology Co., Ltd memberikan 
antarmuka USB di GA-8ST800 tidak 
tanggung-tanggung, 6 buah. Dan GA- 
8ST800 memberikan aplikasi buat Anda 
yang menyukai overclocking. Meskipun 
masih disayangkan, aplikasi itu hanya 
untuk para pengguna Windows saja. 

Motherboard ini kami lengkapi dengan 
prosesor Pentium 4 1,6GHz, RAM 256 
Visipro pc2700, dan harddisk 20GB. 
Proses instalasi Mandrake Linux 9.0 
berjalan lancar di GA-8ST800. Konek- 
tivitas jaringan dan multimedia juga 
mengalami hal yang sama. Dan nilai 
BogoMIPS untuk GA-8ST800 adalah 
3191.60 BogoMIPS. Melengkapi 
pengujian motherboard ini, kami menja- 
lankan nbench. Nilai Numeric Sort-nya, 
563.34 iterasi/detik dan String Sort-nya, 
49.127 iterasi/detik. 

Sebuah kejadian lucu kami temukan 
dalam konfigurasi kartu suara yang 
onboard di GA-8ST800. Proses instalasi 
Mandrake Linux 9.0 berjalan lancar, tetapi 


kartu suara yang ada diam membisu. 


Konfigurasi untuk kartu suara 


he. 


pun kami ubah-ubah 
dan hasilnya tetap 
nihil. Tetapi, begitu 
Mandrake kami 
matikan, kemudian 
dihidupkan kembali, baru GA- 
8ST800 bersuara. 


GA-SINXP1394 


Mendukung AGP 8X merupakan salah 
satu fitur yang akan Anda dapati di GA- 


www.infolinux.web.id 


Ulasan Hardware 


SINXP1394. Dan itu berarti, GA- 
SINXP1394 akan menambah performa 
kartu grafis yang Anda gunakan karena 
dukungan bandwidth bisa mencapai 
2.12GB/s. Fitur lain di GA-SINXP, DPS 
(Dual Power System). Dengan DPS, 
sirkuit daya Anda akan lebih stabil dan 
tahan lama. 

Tidak berbeda dengan GA-8ST800, 
GA-SINXP1394 juga kami lengkapi 
dengan spesifikasi komputer yang sama. 
Mengingat motherboard ini mendukung 
prosesor Intel. Instalasi Mandrake Linux 
9.0 juga berjalan mulus. Pengenalan 
Mandrake terhadap peripheral yang ada di 
GA-SINXP1394 pun tidak bermasalah. 

Apabila dilihat dari hasil atau nilai 
BogoMIPS-nya, GA-SINXP1394 lebih 
baik dibandingkan GA-8ST800. Tidak 
percaya? Ini buktinya, 3224.37 adalah 
nilai BogoMIPS untuk GA-SINXP1394. 
Sementara itu, nilai Numeric Sort GA- 
SINXP1394, 567.71 iterasi/detik. 
Sedangkan nilai String Sort-nya, 49.715 
iterasi/detik. Dan hasil nbench itu 
membuktikan bahwa GA-SINXP1394 
lebih unggul dibandingkan GA-8ST800.4 
Heriyadi (heriyadi@infolinux.co.id) 


HGA-8ST800 HGA-SINXP1394 

Instalasi 5/5 Instalasi 5/5 
Fitur 3/5 Fitur 3/5 
Harga 3/5 Harga 3/5 
Performa 2/5 Performa 3/5 


#LINUX Rating 
MEN LILI 35 


#LINUX Rating 
MENLILI 3/5 


InroLINUX MEI 2003 23 


Ulasan Hardware 


USB Flash Disk 


OnlyDisk 


AKSESORIS: 

Kisaran harga: US$40 (64MB), US$150 
(256MB) 

Kontak: PT Multipro Jaya Prima, Jakarta. 
(021) 662-7567 

Situs web: www.netach.com 


embali, kami menerima pinjaman 
K: produk berupa aksesoris 

komputer yang bisa menyimpan 
data sampai 64MB dan 256MB. 
Aksesoris ini mudah Anda gunakan dan 
cukup aman untuk Anda bawa ke mana- 
mana (mobile). Hanya satu syarat saja 
untuk menggunakan peripheral ini, yaitu 
port USB. 

Dan Anda tentu sudah mafhum 
bahwa antarmuka USB dapat Anda 
gunakan dengan mudah. Anda cukup 
menancapkan sebuah produk yang 
berantarmuka USB ke port yang ada, 
setelah itu Anda bisa melakukan 
penyalinan data dari dan ke produk 
tersebut. Sepengamatan kami, dari sekian 
banyak peripheral yang menggunakan 
antarmuka USB hampir mayoritas 
penggunaannya sebagai penyimpanan 
data atau sebagai medianya. Tetapi, 
bukan berarti selain sebagai 
penyimpanan data tidak bisa 
menggunakan antarmuka ini. Satu 
kelebihan produk jenis ini adalah tidak 
memerlukan catudaya. 


Fitur 
Khusus untuk produk USB Flash Disk 
keluaran Netac Technology Co. Ltd., 
Anda hanya bisa menyimpan kapasitas 
data maksimal 1GB, seperti yang tertulis 
di kotaknya. Padahal untuk produk 
sejenis, tentu dengan merk lain, sudah 
mendukung penyimpanan sampai 
dengan 2GB. 

Khusus di Linux, kedua produk ini 
tidak memerlukan driver khusus. Dan 


24 InroLINUX MEI 2003 


» 

Kapasitas untuk 
menyimpan data di 
produk ini cukup 
leluasa 


memang driver yang disediakan hanya 
untuk pengguna Windows 98 saja. 
Anda cukup menancapkan pada port 
yang tersedia, selanjutnya terserah Anda. 
Anda ingin menyalin data ke OnlyDisk ini 
atau sebaliknya, sudah bisa Anda 
lakukan. 

Untuk produk dengan kapasitas 
64MB memiliki fitur tambahan, yaitu 
mendukung password pengguna. 
Artinya, Anda bisa memasukkan 
password untuk melindungi data yang 
ada di produk ini. Khusus untuk produk 
dengan dimensi 80x23x11.5mm ini 
Netac memberi nama tambahan dengan 
OnlyDisk Secure II. Dan Netac Techno- 
logy. Co. Ltd dengan jelas menyatakan 
bahwa kedua produknya ini berpredikat 
Linux Ready (khusus kernel 2.4.x). Jadi 
buat Anda yang menggunakan Linux 
dengan versi kernel 2.4 atau di atasnya, 
tidak perlu khawatir Linux tidak 
mengenali peripheral ini. 


Pengujian 
Mengingat waktu peminjaman yang 
relatif pendek, kedua produk ini hanya 
kami coba tancapkan di dua distribusi 
Linux, Mandrake Linux 9.0 dan SuSE 
Linux 8.0. Ketika kami menancapkan 
OnlyDisk ini ke mesin Linux yang tengah 
berjalan, SuSE langsung mengeluarkan 
bunyi beep. Bunyi itu merupakan indikasi 
bahwa ada peranti keras baru yang 
tertancap ke komputer. 

Sedangkan penancapan OnlyDisk di 
komputer yang di dalamnya terdapat 
Mandrake, tidak terdengar bunyi apapun. 


www.infolinux.web.id 


« Meskipun 
kapasitasnya relatif 
kecil, produk ini 
nyaman untuk Anda 
bawa mobile 


Tetapi, bila Anda menjalankan Mandrake 
Control Center lalu melakukan 
pengecekan peranti keras yang ada, 
Mandrake pun menginformasikan bahwa 
ada peripheral tambahan yang 
dikelompokkan dengan harddisk. Dan 
sepengetahuan kami, untuk produk 
sejenis dengan merk berbeda 
penempatannya tidak disatukan dengan 
harddisk. 

Apabila sudah seperti itu, Anda sudah 
bisa melanjutkan kegiatan Anda yang 
berhubungan dengan peripheral ini. 
Penyalinan data dari komputer ke 
OnlyDisk juga dapat dengan mudah 
Anda lakukan. Di lingkungan file 
Manager, Anda tinggal klik kanan file 
atau data yang akan Anda salin, lalu pilih 
Copy. Setelah itu, Anda bisa 
menaruhnya di OnlyDisk. 
Penggunaannya semudah Copy-Paste 
yang biasa Anda lakukan. Jadi, apabila 
Anda sering memindahkan data dengan 
kapasitas “tanggung” Anda bisa 
menggunakan peripheral seperti 
OnlyDisk ini, data dapat dengan mudah 
disimpan dan aman.4 
Heriyadi (heriyadi@infolinux.co.id) 


H OnlyDisk 64 MB H OnlyDisk 256 MB 

Instalasi 5/5 Instalasi 5/5 
Fitur 3/5 Fitur 3/5 
Harga 3/5 Harga 3/5 
Performa 2/5 Performa 3/5 


#LINUX Rating 
MENLILI 3/5 


#LINUX Rating 
MEMLILI 3/5 


Epox 
EP-4PEAD 


MOTHERBOARD 

Kisaran harga: US$97 

Kontak: PT Masscom Nextara Persada, 
Jakarta. (021) 612-0862 

Situs web: www.epox.com 


Memersoard Taiwan kembali 
meramaikan pasar motherboard 
Indonesia. Dan banyak orang yang 
menyangsikan kinerja produk-produk 
buatan perusahaan di kawasan Asia. 
Tetapi, kami bisa membantahnya. 
Artinya tidak semua produk buatan 
perusahaan yang ada di Asia bernilai 
rendah. Dan hal itu sudah kami buktikan 
dalam pengujian. 

Epox EP-4PEAD begitu ia dinamakan 
perusahaan pembuatnya. Motherboard ini 
menggunakan chipset Intel 845PE. 


& Meskipun dibuat oleh perusahaan 
Asia, motherboard ini tetap 
menunjukkan kelasnya 


Kapasitas memori maksimal yang bisa 
Anda tancapkan di motherboard ini adalah 
2GB dengan jenis memori PC2700. 
Salah satu keunikkan yang dimiliki Epox 
EP-4PEAD adalah menggunakan dua jenis 
BIOS, yaitu Award dan Phoenix. 


Pengujian 

Epox EP-4PEAD kami lengkapi dengan 
prosesor Pentium 4 1,6GHz, RAM 
256MB, dan harddisk 20GB. Dan 
pengujian motherboard ini menggunakan 
distribusi yang bermarkas di Perancis, yaitu 


Ulasan Hardware 


Mandrake 9.0. Proses instalasi 


Seed” Mandrake 9.0 mulus berjalan di 


Epox EP-4PEAD. 

Untuk melihat kecepatan atau waktu 
komputasi motherboard ini, kami juga 
melihat aplikasi BogoMIPS. Nilai 
BogoMIPS untuk Epox EP-4PEAD adalah 
3224.37 BogoMIPS. Jujur, nilai 
bogoMIPS motherboard buatan Taiwan 
ini berarti telah menggeser nilai BogoMIPS 
motherboard Siemens (lihat InfoLINUX 
April 2003). Artinya, motherboard hasil 
karya negara-negara Asia tidak kalah 
dengan negara-negara Eropa atau 
Amerika. Kelebihan lain yang akan Anda 
dapatkan dari Epox EP-4PEAD, nilai 


nbench-nya. Untuk aa 


Numeric Sort Epox 


EP-4PEAD, nilainya — 'nstalasi 5/5 
565.42 iterasi/detik. Fitur 3/5 
Sedangkan String — Harga 3/5 
Sort-nya, 49.53 Performa A15 
iterasi/detik.& 3 6 
Heriyadi #LINUX Rating 
(heriyadi@ifolnux.co.id) AA MIS 


Shuttle 


AK37GT 


MOTHERBOARD 

Kisaran harga: US$77 

Kontak: Mostech, Jakarta. (021) 624-0949 
Situs web: www.shuttleonline.com 


2 Sblkyaih bisnis di dunia prosesor 
terus berlanjut antara Intel dan AMD. 
Meski demikian, para produsen 
motherboard yang ada tetap mendukung 
atau mengeluarkan produknya 
kompatibel dengan keduanya. Edisi kali 
ini mengulas sebuah motherboard yang 
menggunakan prosesor AMD di 
dalamnya, yaitu Shuttle AK37GT. 
Shuttle AK37GT menggunakan 
chipset keluaran VIA KT400, yang 
mendukung penggunaan soket 462. 
Maksud soket 462 adalah mendukung 
atau bisa dipergunakan untuk prosesor 
AMD. Sementara itu, dukungan memori 
motherboard ini mencapai 4GB untuk 


Mandrake Linux 
9.0 masih belum 
memiliki driver 

VIA 10/100 


non-ECC dan 3 GB untuk memori 
PC2700. Beberapa peripheral onboard 
yang bisa Anda temukan di Shuttle 
AK37GT, di antaranya sebuah konektor 
iRDA, kartu jaringan VIA 10/100, port 
untuk game, dan lainnya. 


Pengujian 

Mandrake Linux 9.0 kami jalankan di 
atas Shuttle AK37GT. Proses instalasi 
pun berjalan lancar. Meski demikian, 
konektivitas ke jaringan yang ada tidak 
bisa dilakukan Shuttle AK37GT ini. 
Shuttle AK37GT menggunakan VIA 
VT6102 untuk kartu jaringan dan 
Mandrake versi 9 belum mendukungnya. 


www.infolinux.web.id 


Karena penasaran, akhirnya kami 
menginstalasi SuSE Linux 8.0 
di motherboard ini. Dan 
penasaran kami terjawab 
sudah. Masalah kartu jaringan 
yang kami dapatkan di Mandrake, 
ternyata tidak kami dapatkan di SuSE 
8.0. Kalau bisa diartikan sepintas, 
dukungan driver SuSE lebih baik 
dibandingkan di Mandrake. 

Kami melengkapi Shuttle AK37GT ini 
dengan prosesor AMD Duron 1GHz, 
RAM 512MB, dan harddisk 20GB. 
Untuk memori kami menggunakan 
Corsair PC3200 dengan tipe CMX 512. 
Nilai BogoMIPS untuk Shuttle AK37GT, 
1992.29 BogoMIPS. Tidak hanya itu, 
kami juga menjalankan sebuah aplikasi 
buatan majalah BYTE, yaitu nbench. 
Setelah dijalankan, 
nilai Numeric Sort 


Pengujian 


dan String Sort- Instalasi 5/5 
nya, 468,03 Fitur 3/5 
iterasi/detik dan Harga 3/5 
62,16 iterasi/ Performa 2/5 
detik. | 
Heriyadi ALINUX Rating 
(heryadi@infolnwx.co.id)” "ANJY 315 


InroLINUX MEI 2003 25 


Linux Ready 


Plextor 


PX-W4012TS 


Kisaran harga: US$295 
Kontak: Bursa Computer & Communication, 
Jakarta. (021) 634-4111 


SE Mean 
$ PS ... 
ke AI 


& Setelah menancapkan kartu SCSI, 
Anda baru bisa menggunakan PX- 
W4012TS di Linux 


Fa Shang SCSI merupakan 
antarmuka yang lebih dulu di- 
support Linux dibandingkan antarmuka 
IDE atau bahkan USB. Meskipun 
demikian, ada kecenderungan 
perkembangan antarmuka ini lebih lambat 
dibandingkan dua saudaranya itu. 
InfoLINUX edisi ini akan memberikan 
predikat khusus untuk produk CD-RW 
dengan antarmuka SCSI. 

Salah satu perusahaan yang 
produknya sempat kami uji adalah 
Plextor Corp. Tipe Plextor yang teruji 
adalah PX-W4012TS. Dari tipenya, 
Anda sebenarnya sudah bisa mengira 
berap kecepatan pembacaan penulisan 
dan penulisan kembali data yang mampu 
dilakukannya. Ya, kecepatan 
pembacaannya 40x, kecepatan penulisan 
40x, dan kecepatan penulisan kembali 
12x: 

Kartu SCSI adalah peripheral 
tambahan yang mesti Anda miliki 
sebelum menjalankan drive ini. Di 
RedHat Linux 8.0, drive ini dikenali 
sebagai drive penulis data buatan Plextor 
dengan tipe PX-W40125.4 


PixelView 


GeForce FX 5200 Ultra 


Kisaran harga: US$125 
Kontak: Sempurna Computer, Jakarta. 
(021) 612-9946 


LT 


& Teknologi baru di dunia grafis pun 
tidak ada masalah di Linux 


T eknologi baru kembali kita temui di 
sebuah kartu grafis. Kalau 
sebelumnya mungkin kita sudah 
mengenal teknologi GeForce4 MX atau 
Ti, kini nVidia sebagai salah satu 
perusahaan yang merilis teknologi kartu 
grafis memperkenalkan GeForce FX 
5200. Dan teknologi baru itu langsung 
diadopsi oleh para vendor kartu grafis, 
salah satunya adalah PixelView. 
PixelView GeForce FX 5200 begitu 
Prolink Microsystems Corporation 
menyebutnya. Jika diperhatikan dari rilis 
yang dikeluarkan Prolink Microsystems 
Corporation, kartu grafis ini merupakan 
keluaran ketiga untuk seri GeForce FX. 
Sebelum Anda menancapkan kartu 
grafis ini, kami menyarankan agar Anda 
men-download driver terbaru nVidia. Dan 
kini driver yang disediakan nVidia cukup 
satu file saja dan bisa jalan di semua 
distro Linux. Kami menjalankan PixelView 
GeForce FX 5200 ini menggunakan 
Mandrake Linux 9.0 dan RedHat Linux 
8.0. Setelah driver nVidia di instalasi, 
pada saat Linux akan masuk ke wilayah X 
Window akan tampak logo nVidia.d 


Plextor 


PX-504A 


Kisaran harga: US$350 
Kontak: Bursa Computer & Communication, 
Jakarta. (021) 634-4111 


& Mau tulis data atau memainkan film 
DVD yang ada bisa Anda lakukan di 
Linux 


einginan Anda membuat video yang 

disunting lewat Linux mestinya 
sudah bisa terpenuhi. Karena sudah 
banyak drive-drive DVD yang dengan 
mudah dikenali Linux. Tapi sayangnya, 
aplikasi itu belum terlihat atau masih 
dalam tahap uji coba. Meskipun 
demikian, Anda masih bisa 
menggunakan drive tersebut untuk 
penulisan data atau sekadar melakukan 
instalasi sebuah aplikasi. 

Salah satu drive DVD yang masuk 
ke dapur pengujian /nfoLINUX adalah 
DVD #-R/RW keluaran Plextor dengan 
tipe PX-504A. Dan Linux dapat 
dengan mudah mengenali peripheral 
ini. Contohnya, RedHat. Di RedHat 
Linux 8.0, drive ini dikenali sebagai 
DVDR buatan Plextor dengan tipe PX- 
504A. 

Indikasi itu menunjukkan bahwa 
Anda sudah dapat dengan mudah 
menggunakan drive ini baik sebagai 
media pemutar CD, VCD, DVD, atau 
sebagai penulis data. Pembacaan 
sebuah disc data pun cukup mudah 
dilakukan Plextor PX-504A.4 


PENGUJIAN :-LINUX 
Red Hat Linux 8.0 PN 4 


PENGUJIAN :LINUX 
Mandrake Linux9.0 : w 
Red Hat Linux 8.0 Lu 


PENGUJIAN :LINUX 
Red Hat Linux 8.0 Lu 


Prosedur Pengujian Linux Ready 


hasil terakhir "Linux Ready” dengan prosedur lama.—Red. 


Mulai edisi Mei 2003, InfoLINUX menerapkan prosedur baru dalam pemberian label “Linux Ready”, khusus PC dan Notebook. Sebuah PC atau Notebook yang berpredikat Linux Ready, berarti semua 
peripheral standar seperti kartu suara, kartu jaringan, dan modem dapat berfungsi sebagaimana mestinya mulai instalasi sebuah distro Linux dilakukan. Distro Linux yang kami gunakan dalam pengujian 
Linux Ready adalah Knoppix 3.1, Mandrake 9.0, dan RedHat 8.0. Dan dua Notebook pada rubrikasi “Linux Ready” di InfoLINUX edisi April 2003, yang modem internalnya belum berfungsi merupakan 


26 InroLINUX MEI 2003 


www.infolinux.web.id 


KBear 2.1 


r 


Ulasan Software 


KA —Wbenrnpanyag 167-205 29 30-21/homer2 Seraryapubite htmif - KBe Ob 
ETP Edit View Go Synchronize Sitemanager Tools Transfer Setings Window Help 
OssusoKa Dea maa aa 
. PN YENAYA ca MNNNNNNN html Knjaya 
TEE si Es 
. 
» 


FTP CLIENT 


Sifat: Open source 

Lisensi: GNU General Public License (GPL) 
Pengembang: Bjorn Sahlstrom, Peter 
Sward 

Situs web: http://kbear.sourceforge.net 


ang namanya FTP (File Transfer 

Protocol) adalah salah satu 

protokol tertua yang pernah ada 
di Internet. Namun demikian, FTP tetap 
menjadi jenis layanan yang kerap kali 
dimanfaatkan oleh pengguna Internet, 
terutama untuk men-download software 
atau hal-hal lain. Untuk dapat terhubung 
dan mengakses file yang disediakan 
server FTP, dibutuhkan FTP client. KBear 
2.1 adalah salah satu aplikasi KDE yang 
dapat berfungsi sebagai FTP client. 

Menyimak daftar fiturnya, KBear 
merupakan program FTP yang sangat 
powerful dan bahkan bisa bersaing ketat 
dengan aplikasi sejenis. Ambil contoh 
dukungan jaringan yang disediakan 
KBear, tidak hanya khusus untuk FTP 
tetapi juga SFTP atau FTP via SSH. Di 
dunia Internet yang penuh bahaya, jelas 
menggunakan SFTP menjamin tingkat 
sekuriti yang lebih baik. Lebih jauh, baik 
firewall maupun SOCKS juga didukung 
dengan baik oleh KBear. 

Kalau program FTP lain hanya dapat 
menampilkan dua panel, satu untuk 
browsing sistem file lokal dan satunya 
lagi untuk server, maka KBear dapat 
menampilkan banyak panel sekaligus, 
baik itu untuk /oca/ maupun remote. 
Masing-masing akan muncul pada 
window terpisah. Transfer file, baik 
penyalinan atau pemindahan, dapat 
dilakukan semudah drag and drop. 
Menariknya lagi, tatkala melakukan drag 
dan menyorot sebuah folder, dalam 
beberapa saat folder tersebut akan 
otomatis “membuka” diri dan menam- 
pilkan sub-folder di dalamnya. Ada pula 


Name w 

# “ABSD Sites 

r “&Debian Sites 

t .&General Sites 

- - Bimponed Bookmarks 


# “&RedHat Sites 
ig .&Slackware Sites 


7" ASUSE Sites 


SuSE Contrib 
| SuSE Update 
$- DXI Sites 


IX Show system tray icon for database daemon (Cj 


KBearSiteManagerBase - KBear 


Plug into Kongueror 


| Site Label: (use 
Hostname fipsusecom ”——— 
Port: ras Protocot: (Mp z 
IR) Anonymous Login Advanced... 
User narne: femonymous”—— z 
Password: Me 
Local Directory: (momeftrodo 
Remote Directory: ('pubisuse/386 
Description: 

l Import... ti New group 


& Urusan FTP menjadi praktis dengan KBear 


fasilitas untuk rename, delete, dan shred. 
Daftar file juga bisa diatur, baik tingkat 
informasi maupun filter jenis file-nya. 

Dengan KBear, Anda juga bahkan 
dapat melakukan transfer file antardua 
remote host secara langsung, tanpa perlu 
repot-repot men-download file-file-nya 
terlebih dahulu. Lebih canggih lagi adalah 
kemampuan KBear untuk mengedit file 
yang ada di remote server. Sebagai 
contoh, sebuah dokumen berformat RTF 
dapat diaktifkan KBear untuk disunting di 
KWord langsung pada server. Anda tidak 
usah men-download-nya, mengedit, dan 
kemampuan meng-upload kembali file 
tersebut. Jelas bahwa KBear juga dapat 
menampilkan preview beberapa jenis file, 
seperti GIF, JPEG, PNG, dan sebagainya. 

Untuk mengelola puluhan daftar situs 
FTP, KBear melengkapi diri dengan 
Sitemanager yang sangat fleksibel dan 
dapat diintegrasikan ke Kongueror. Tentu 
saja, fasilitas Ouick Connect juga tetap 
tersedia untuk Anda yang ingin bergegas 
menyambungkan diri ke suatu server. 
Menarik untuk disimak bahwa KBear 
dapat mengimpor daftar situs yang 
disimpan oleh gFTP, Krusader, WS FTP, 
NcFTP, dan Windows Commander. 

Yang cukup unik adalah adanya 
Directory synchronization. Fitur yang 
satu ini memungkinkan Anda menjaga 
agar dua direktori (entah di disk lokal atau 
remote host) tetap sinkron satu dengan 
yang lainnya. Terdapat pula pilihan 


www.infolinux.web.id 


konfigurasi untuk mengatur bagaimana 
keduanya akan disinkronkan. Bagi 
pengelola jaringan, fasilitas semacam ini 
tentu akan cukup berharga. 

Sering men-download file-file besar? 
Anda pasti menghargai kemampuan 
KBear untuk menangani download 
tersebut dengan praktis, persis seperti 
sebuah download manager. Saat-saat 
tertentu download bisa dihentikan 
sementara untuk dilanjutkan lain waktu. 
Suka lupa ketika meninggalkan download 
di malam hari? KBear dapat secara 
otomatis memutur koneksi Internet atau 
melakukan shutdown ketika sebuah file 
selesai di-download. Lumayan bagi yang 
menggunakan dial-up, untuk mencegah 
rekening telpon membengkak tanpa 
sadar. 

Dengan fitur yang segudang, KBear 
menyedikan sarana pengonfigurasi yang 
lengkap. Untuk mempermudah, sebuah 
wizard akan memandu Anda tatkala kali 
pertama menjalankan KBear. Kecuali 
pengaturan firewall dan proxy, tidak ada 
lagi yang perlu Anda pusingkan. 
Sebagaimana aplikasi KDE lainnya, Anda 
juga dapat mengatur toolbar KBear 
sesuka hati, misalnya agar jadi lebih 
ramping dan sederhana. Jika perlu, ganti 
juga tombol shortcut sesuai selera. 
Jadilah KBear nyaman untuk digunakan 
karena Anda tidak akan membutuhkan 
aplikasi lain untuk ber-FTP.A 
Ariya Hidayat (ariya @infolinux.co.id) 


InroLINUX MEI 2003 27 


Ulasan Software 


Ot Designer 3.1 


"Ga “0 Designer hy Tratitech 


Eile Edit Project Search Tools Layout Preview Window Help 


DN done 3 AU KD G 
aa 5. TP AA TC. 


Lema ng r 
mess Gg 

@ RadioButton 
MX CheckBox 
(3 ButtonGroup 
list8ox 


contact to Kopete 
gay LineEdit 


KAKAS PENGEMBANGAN 


Sifat: Open source 

Lisensi: GNU General Public License (GPL) 
Pengembang: Trolitech 

Situs web: http//www.trolltech.com/ 
products/gt/designer.html 


t Designer adalah program 

ekstra yang disertakan bersama 

Ot, sebuah library yang banyak 
digunakan untuk membangun aplikasi 
berbasis Linux. Karena Ot juga 
merupakan sebuah kumpulan modul- 
modul untuk menyusun antarmuka (user 
interface), maka kehadiran Ot Designer 
adalah sesuatu yang sifatnya cukup 
wajar. Developer yang menggunakan Ot 
akan dipermudah tatkala merancang 
tampilan berbagai bagian aplikasinya. 

Jika Anda familiar dengan kakas 
pengembangan dari Borland seperti 
Delphi dan C4 4 Builder (Windows) 
atau Kylix (Linux), maka konsep yang 
digunakan Ot Designer tidaklah asing 
lagi. Anda akan dihadapkan pada sebuah 
area kosong yang memungkinkan Anda 
mengatur susunan elemen-elemen user 
interface, tentunya secara WYSIWYG 
(What You See Is What You Get). Ot 
Designer menyediakan dukungan untuk 
semua jenis widget yang disediakan Ot, 
misalnya button, listbox, combobox, 
listview, spliiter, dan sebagainya. Aneka 
properties dari widget-widget tersebut 
dapat dimanipulasi dengan mudah 
dengan tool yang disediakan. Plus, ada 
fasilitas preview yang mengijinkan Anda 
untuk melihat desain yang dibuat beraksi 
langsung. 

Bagi yang telah akrab dengan Ot 
tentulah tidak asing lagi dengan konsep 
signal dan slot yang dipergunakan dalam 
program-program berbasis Ot. Adanya 
koneksi signal slot memudahkan 
penyusunan handler terhadap berbagai 
perubahan akibat interaksi oleh pengguna 


28 InroLINUX MEI 2003 


&3 Spinox 
TemtEdit 
# comboBox 


..» 


Press the "Next" button to begin... 


Welcome to the Add Contact Wizard! 
This wizard will guide you through the process of adding a new 


Lana ant emnn 


Edit Text... 
Choose Pixmap... 
Cut 


Aa 


Hanana Car OT MN NN 


Copies the selected widgets to the clipboard 


& Merancang GUI dengan cepat menggunakan Ot Designer 


aplikasi. Sebagai contoh, tombol 
tertentu—sebutlah “Ouit' —bisa dibuat 
untuk membangkitkan signa/ yang akan 
mengaktifkan s/ot yang akan mengakhiri 
eksekusi program. Guna kemudahan 
dalam menangani signal dan slot ini, Ot 
Designer juga mendukung penyuntingan 
koneksi antara berbagai signal slot. 
Bahkan, ada code editor mini yang dapat 
dipergunakan untuk mengetik kode 
program pada slot-slot tertentu. 
Walaupun sederhana, editor tersebut 
telah dilengkapi dengan syntax highlight 
dan code completion. 

Berbeda dengan Delphi atau 
C 4 #Builder yang menggunakan 
peletakan widget-widget secara absolut, 
Ot menggunakan konsep /ayout. Semua 
elemen user interface harus diatur 
menurut penataan tertentu. Untunglah, 
Ot Designer juga mengenali 
penggunaaan /ayout sehingga Anda bisa 
menjajarkan, menyusun, dan memindah- 
mindahkan widget-widget dengan bebas. 

Di versi 3.1 yang paling baru, 
terdapat pula fitur database integration. 
Dengan fitur ini, Anda juga bisa 
merancang database form dengan cepat. 
Ot Designer dapat mengoneksikan diri 
dengan berbagai jenis sistem basis data 
yang didukung Ot, seperti misalnya 
MySOL dan Oracle. Ada sejumlah widget 
seperti DataTable, DataBrowser, dan 
DataView yang memungkinkan 


www.infolinux.web.id 


penyajian data dari basis data dengan 
mudah, lengkap dengan fasilitas navigasi 
maupun update, insert, dan delete. Jika 
mau, tentu saja Anda bisa menghasilkan 
Master-Details relationship dengan 
beberapa klik. 

Ot Designer tidak pernah dirancang 
menjadi sebuah /DE (Integrated Develop- 
ment Environment). Fungsinya hanyalah 
sebagai desainer antarmuka. Alhasil, 
jangan sampai Anda terjebak dengan 
berlama-lama di Ot Designer dan 
melupakan pekerjaan coding yang 
sesungguhnya. Mengamati berbagai 
macam aplikasi yang ada, tampak bahwa 
urusan tampilan memang penting, tetapi 
hanyalah sebagian kecil saja dari sebuah 
aplikasi yang utuh. 

Kalaulah memang Anda 
membutuhkan sebuah IDE, KDevelop 
adalah pilihan yang cocok. Untuk 
perancangan tampilan, KDevelop 
mendukung penggunaan Ot Designer 
sehingga bisa ditandemkan dengan 
mulus. Dengan cara ini, Anda berpindah 
ke Ot Designer tatkala mengutak-atik user 
interface dan ketika usai kembali lagi ke 
KDevelop untuk menyunting kode 
program. Masih ada lagi plug-in KDE 
khusus untuk Ot Designer guna 
menyediakan tambahan dukungan 
berbagai widget yang khas KDE dan 
tidak ada di Ot.& 

Ariya Hidayat (ariya @infolinux.co.id) 


Valgrind 1.0.4 


KE mi mini 
Location Edit View Go Bookmarks Tools Settings Window Help 


RODA OB &ANG BARA GA 


Ulasan Software 


(» " “ariyahidayat - KYIM 'n 


ix “Leepilor: @ file:/home/ariya/tmp/algrind-1.0.4/docs/manual.html 


IE namg'ang (da Tamibar of tina it got used. Tiara :tbe Iepprescioni Gd UraTun OELS: » 1 


Eile View Yahoo Help 


P 


a () 
Chat Add User Find Friends GoToh 


UTILITI 


Sifat: Open source 

Lisensi: GNU General Public License (GPL) 
Pengembang: Julian Seward 

Situs web: http://developer.kde.org/ 
-sewardj 


etika sedang mengembangkan 

sebuah aplikasi dengan bahasa 

C/C 4 4, pernahkan Anda 
berusaha keras melacak bug yang 
menyebabkan segmentation fault? 
Berbeda dengan bahasa pemrograman 
yang lain, keleluasaan C/C 4 # dalam 
penggunaan pointer terkadang menjadi 
sumber kesialan bagi si programer: 
fleksibel sekaligus mematikan. Tidak 
jarang, berhari-hari dihabiskan untuk 
meneliti dan mengkaji ulang algoritma, 
sementara penyebab bug-nya ternyata 
hanya salah mal/loc dan free. Beragam 
debugger pun tidak akan banyak 
menolong untuk kasus-kasus semacam 
ini. 

Valgrind, utiliti yang sedang naik 
daun di kalangan developer KDE dan 
GNOME adalah sebuah program 
ciptaan Julian Seward yang barangkali 
dapat menyelamatkan Anda dari stres 
akibat debugging. Bagaimana caranya? 
Triknya adalah dengan menjalankan 
sebuah modul khusus supervisi yang 
bertugas memantau aplikasi yang 
sedang diselidiki, mirip dengan 
debugger. 

Program yang sedang bermasalah 
harus dijalankan di bawah kekuasaan 
Valgrind. Tentu program tersebut harus 
dikompilasi dengan mengaktifkan 
option debugging. Kelak, jika eksekusi 
program telah berakhir, Anda bisa 
menyimak sederet panjang laporan 
Valgrind yang berisi antara lain akses 
ke variabel/ruang memori yang belum 
diinisialisasi, pengalokasian memori 
yang salah (malloc tanpa free), akses 


--27579-- supp: 1 socketcall.connect(serv addr)/ libc connect/ nscd : Do— state 
--27579-—- supp: 1 socketcall.connect(serv addr)/ libc connect/ nscd (1 5 
--21579-- supp: 6 strrchr/ dl map object from fd/ dl map object Fiends”— | 
Not Available 
v I- @ariyahidayat Not Available 
2.5 Command.line flags  ———— I- @ blake ei Not Available 
| Session Edit View Bookmarks Settings Help |. @echa2 Not Available 
You invoke Valgrind like this: - @ed yudayana Not Available 
by 0x40FC42FA: -IceTranswrite (in /usr/X11R6, LOwat Not Available 
valgrind (options-for- by Ox40FBAB2D: —Icewrite (in /usr/X141R6/lib/! br 2 
I--30370-- Address 0x453D99DF is 3 bytes inside a block | -@hamlanh Not Available 
id - @ hideung16 Not Available 
--30370-- at 0x40047F2B: malloc (vg.clientfuncs.c:100) |. @jaylubo Not Available 
Note that Valgrind also reads optiont/--30370-- — by Ox40FB75AL: IceOpenConnection (in /usr/X1: jay 
them before the command-line optio1|3) -@ jaylubo2 Not Available 
I--30370-- by Ox40FAB297: SmcOpenConnection (in /usr/X1: I- @ jaylubo3 Not Available 
Valgrind's default settings succeed ir|-.39370-- by 0x40A2D678: @SessionManager::0SessionManas " @jaylubod Net Pwnliabin 
particular order, are as follows: OString &, @OString &) (in /home/Frodo/gt-copy/lib/libgt-mi| |-@ lely2zak I'm Available 
mane an 1g sap I-@ made lin85 — Not Available 
—— nva. rei of size P3 
“bala 371 at 0x400489B2: LE (vg.clientfuncs.c:467) F0 meietapkan Net Penbakia 
371 by 0x8095EFB: ystrsplit (in /home/frodo/kde-| -@Oneen Not Available 
» —version --30370-- by 0x808E8C2: bud.str2list (in /home/frodo/kc) |. @ satriyopranoto Not Available 
'The usual deal. by 0x808F8A0: yahoo-processlist (in /home/fr l.@sudra2000 Not Available 
Address 0x4294E35F is 1 bytes before a block | -Gulyim Idle 
at 0x40047F2B: malloc (vg-clientfuncs.c:100) | ..@ yolla81 I'm Available 


an ES 


by 0x410EA477: 
by 0x8095FC3: y.strsplit (in /home/frodo/kde: 


- in /lib/libc.s0.6) k.u 
by 0x808E879: bud.str2list (in tali My Status | Im Available 


strdup 


riyahidayat ogged'i in. 


& Valgrind, pemburu masalah penggunaan memori 


ke alamat invalid, dan berbagai jenis 
gangguan manajemen memori lainnya. 
Pun Valgrind akan berbaik hati untuk 
menunjukkan lokasi yang bisa dijadikan 
titik awal pencarian sumber masalah. 

Salah satu kelemahan teknik 
semacam ini adalah bahwa kecepatan 
program akan menurun drastis, bisa 
menyebabkan kelambanan luar biasa 
(sepuluh kali lipat, atau lebih buruk). 
Karenanya, tidak ada pilihan selain 
menggunakan CPU dengan kekuatan 
penuh. Uji coba menunjukkan bahwa 
berbagai aplikasi berbasis grafis seperti 
Mozilla atau KWord yang dimonitor 
dengan Valgrind tetap bisa difungsikan 
(usable), walaupun memang agak 
lambat dan patah-patah. 

Di sisi lain, karena semua gerak-gerik 
si pogram tersebut diamati tanpa henti 
oleh Valgrind, sedikit saja aktivitas 
yang mencurigakan bisa jadi 
mengindikasikan sebuah problem 
terpendam. Sebagai contoh, jika Anda 
membuat sebuah kelas tetapi lupa 
menginisialiasi variabel anggotanya di 
konstruktor kelas tersebut, Valgrind 
akan segera menunjukkannya untuk 
Anda. Kasus lain, sebuah variabel tiba- 
tiba digunakan dalam pencabangan if 
tanpa pernah diset nilainya. 

Valgrind bisa di-download dan 
diinstal sendiri dengan mudah. Bersama 
itu, Anda juga mendapatkan petunjuk 
penggunaan yang rinci dan jelas, yang 


www.infolinux.web.id 


jika dicetak bisa mencapai 40 halaman 
lebih. Berbekal manual tersebut, 
mestinya Anda bisa memanfaatkan 
Valgrind seoptimal mungkin. 

Secara umum, nyaris semua program 
bisa dijalankan di Valgrind. Walaupun 
demikian, ada beberapa aplikasi yang 
cukup eksotis, seperti Emacs atau 
WINE, yang masih belum berhasil 
dijinakkan oleh Valgrind. Keandalan 
Valgrind sendiri kali pertama diuji secara 
massal tatkala tim pengembang KDE 
tengah menyiapkan KDE 3.0. Dengan 
bantuan Valgrind, berbagai kesalahan 
program dan kebocoran memori berhasil 
ditanggulangi secara dini. Anda yang 
berpindah dari KDE 2 ke KDE 3 
barangkali bisa menyadari bagaimana 
KDE 3 justru lebih tangkas dan lebih irit 
memori dibandingkan versi sebelumnya. 

Karena sifatnya yang open source, 
Valgrind juga lekas diadopsi oleh 
banyak pihak sebagai salah satu 
perkakas tambahan yang sifatnya 
wajib. Ibaratnya, Valgrind menjadi 
anjing pelacak untuk masalah memori. 
Proyek open source seperti KDE atau 
GNOME mengandalkan penciuman 
tajam si Valgrind demi meyakinkan 
bahwa tidak terjadi problem 
ketidakstabilan akibat gangguan 
memori. Tentu saja, Valgrind juga 
semakin lama semakin stabil karena 
selalu diuji dengan Valgrind !4 
Ariya Hidayat (/ariya @infolinux.co.id) 


InroLINUX MEI 2003 29 


Ulasan Software 


JuK 1.0 


5 
Eile Edit View Player Playlist Settings Help 
saga an 
Track Name | Artist 
ion List Against All Odds Westiite 
Just Cant Say Goodbye 
No Me Ames 

Padi - Bayangkanlah 
Oueen Of Hollywood 
The Game Of Love 


The Corrs 


MUSIC JUKEBOX 


Sifat: Open source 

Lisensi: GNU General Public License (GPL) 
Pengembang: Scott Wheeler 

Situs web: www.slackorama.net/cgi-bin/ 
content.p/?juk 


onon, aplikasi MacOS X yang 
bernama iTunes adalah salah satu 
jenis jukebox software yang 
paling mudah untuk digunakan. Saking 
gampangnya, katanya nenek-nenek pun 
tidak akan kesulitan menggunakannya. 
Entah sudah berapa banyak aplikasi yang 
mencoba meniru gayanya iTunes. 
Memang harus diakui, model tampilan 
dan cara penggunaan iTunes sangatlah 
bersahaja tetapi elegan, sesuatu yang 
telah menjadi ciri khas Apple sejak lama. 
JuK 1.O yang dirilis bulan Februari lalu 
oleh Scott Wheeler mencoba untuk 
menghadirkan nuansa jukebox ala iTunes 
di KDE. Berbeda dengan player yang lebih 
canggih seperti Noatun, XMMS, Xine, dan 
lain sebagainya, JuK hanya memfokuskan 
diri pada fungsionalitas memainkan musik. 
Bila Anda punya puluhan GB file-file MP3 
atau Ogg Vorbis, nah JuK-lah yang 
barangkali selama ini Anda cari-cari. 
Antarmuka JuK sendiri cukup 
sederhana dan segera dapat dipahami. Di 
kolom bagian kiri, Anda bisa menemukan 
daftar playlist yang dapat Anda mani- 
pulasi sesukanya: ditambah, dibuang, 
diedit, dan sebagainya. Untuk masing- 
masing playlist, bagian kanan akan 
mendaftar lagu-lagu yang terkandung di 
dalamnya. Dengan cara ini, Anda dapat 
membuat pengategorian jenis musik yang 
Anda punyai memanfaatkan fitur playlist 
tersebut. Sebuah ikon khusus “Collection 
Lists” akan menampung semua koleksi 
atau playlist Anda. 
Bagaimana menggunakan JuK? 
Mudah sekali. Dengan menggunakan 
menu atau toolbar, bukalah direktori yang 


30  InroLINUX MEI 2003 


el mac. 


Stephen Gately 
Jennifer Lopez & Marc Anthony 


Santana8&Michelle Branch 


bsv".a“aJH— 


Album Track 
Coast To Coast 


By Demand 


Unplugged 
Shaman 


oo 


itist Name 
z 


File Name 


(Bive-Best In Me.mp3 
Track 0 Year 0 $ Length kaz Bitrate |192 


Comment 


& Jukebox yang bersahabat dan mudah digunakan 


berisi file-file musik Anda. Jika memang 
file-file tersebut tersebar, browse saja satu 
per satu. Segera setelahnya, JuK akan 
mendaftarkan semua musik tersebut. 
Dilengkapi dengan fasilitas mengenali ID 
tag dari file MP3, maka JuK dapat 
menampilkan judul, artis, jenis musik, dan 
bermacam informasi lainnya. Sekarang 
tinggal gunakan tombol-tombol pada 
toolbar untuk mulai memainkan lagu yang 
Anda inginkan. Tatkala window-nya Juk 
terhalang oleh aplikasi lain, masih ada ikon 
JuK yang nongkrong di tray dan tetap 
bisa diakses dengan cepat. 

Menggunakaan menu untuk playlist, 
Anda sekarang bisa menciptakan sebuah 
koleksi khusus, katakanlah bernama Avril, 
dan kemudian melakukan drag and drop 
semua lagunya Avril ke koleksi tersebut. 
Jika perlu berbagi playlist dengan aplikasi 
lain (seperti XMMS), JuK juga 
menyediakan fitur untuk mengekspor 
playlist dalam format standar m3u. 

Satu hal yang seru dari JuK adalah 
built-in editor untuk tag MP3. Memang, 
kadang banyak file MP3 yang tidak 
dilengkapi dengan tag semacam ini, 
padahal secuil informasi mengenai judul 
lagu, artis, album, genre, dan sebagainya 
disimpan dalam tag tersebut. Keberadaan 
tag yang lengkap dan benar akan 
membantu Anda dalam pengelolaan file- 
file MP3, apalagi jika jumlahnya sudah 
ribuan. Nah, manfaatkan saja editornya 
JuK sehingga membubuhkan atau 


www.infolinux.web.id 


menyunting tag tersebut menjadi 
pekerjaan mudah saja. 

JuK bisa diperoleh dari situs web-nya, 
yaitu www.slackorama.net/cgi-bin/ 
content.p/?juk. Anda bisa mencoba 
melakukan kompilasi sendiri jika men- 
download source code-nya. Atau, jika 
Anda adalah pengguna SuSE, Mandrake, 
atau Debian, paket binary juga tersedia 
untuk siap diinstalasi. Perhatikan bahwa 
JuK mensyaratkan penggunaan KDE 
yang terbaru, yakni versi 3.1. Jika Anda 
masih berkutat dengan KDE 3.0, 
bertambahlah alasan Anda untuk segera 
melakukan upgrade. 

Berangkat dari kesederhanaannya, JuK 
lekas sekali menjadi populer, terutama di 
kalangan developer yang memang telah 
lebih dahulu mengetahui keberadaannya. 
Versi 1.0 yang disandangnya juga 
terkesan tegas, mengingat JuK telah 
memenuhi syarat sebagai aplikasi stabil. 
Walaupun masih ada bug dan kekurangan 
di sana-sini, adalah pekerjaan yang cukup 
berat untuk meng-crash-kan JuK. 
Sementara itu, JuK juga tetap terus 
“dibedah” untuk membersihkan bug-bug- 
nya sekaligus membubuhkan fitur lain 
(yang juga dinanti-nanti) seperti dukungan 
egualizer dan special effect. Untuk ke 
depannya, secara resminya JuK akan 
menggabungkan diri ke jajaran aplikasi 
multimedia di KDE dan akan menjadi 
Official jukebox di KDE 3.2 mendatang.A 
Ariya Hidayat (/ariya @infolinux.co.id) 


Ulasan Game 


Search and Rescue 


C7 Search and Rescue 


Genre: Simulasi 

Sifat: Open source 

Lisensi: GNU General Public License (GPL) 
Pengembang: Wolfpack Entertainmen 
Situs web: http://wolfpack.twu.net/ 
SearchAndRescue/ 

Kebutuhan minimum: Pentium 
200MHz , RAM 16MB, kartu grafis 3-D 


onflik yang terjadi di Timur Tengah 
belakangan ini membuktikan 
bahwa perang hanya menyisakan 
kesengsaraan bagi umat manusia. Alih- 
alih berjibaku seraya berlomba 
menamatkan nyawa lawan, mengapa 
justru kepandaian penguasaan medan 
tempur tidak dimanfaatkan untuk hal lain, 
misalnya menyelamatkan nyawa orang. 
Game yang bertitel Search and Rescue 
dari Wolfpack Entertainment ini 
tampaknya berusaha untuk lebih 
mengusung tema penyelamatan, 
sebagaimana tercermin dari namanya. 
Dengan gaya sebuah game simulasi, 
Search and Rescue menggiring Anda 
pada tim SAR untuk operasi-operasi 
tertentu. Di sini Anda mesti menjadi pilot 
sebuah helikopter atau pesawat dan 
menjalankan sebuah misi penyelamatan, 
yang akan dibahas sekilas di briefing. 
Akan ada “korban” di suatu lokasi tertentu 
yang mesti buru-buru Anda tarik dan 
selamatkan. Jangan dikira hal ini segam- 
pang yang terlihat, aksi semacam ini kerap 
kali menuntut ketangkasan bermanuver 
serta kemahiran melakukan hovering. 
Game ini menyajikan beberapa pilihan 
kendaraan terbang yang menarik. Anda 
bisa menjajal rasanya mengawaki chopper 
klasik semacam Sikorsky HH-60 
Jayhawk, AS-350, atau HH-65 Dolphin, 
atau juga Boeing V-22 Ospray yang 
berbaling-baling ganda, hingga superiority 
fighter Lockheed VF-22 Raptor. 
Kalau Anda bukanlah seorang pilot 
(sebagaimana juga kebanyakan dari kita), 


« 
| Terbang 
dan sela- 
matkanlah 
nyawa 
manusia 


Jariyahidayat - KYIM 


5 Shell- Konsole 


jseaan and Rescue 


barangkali terbang dalam game ini 
awalnya bukan pekerjaan yang 
mengasyikkan. Tenang, Anda bisa latihan 
dulu melalui pilihan free flight yang 
diberikan. Silakan gunakan heli atau 
pesawat favorit Anda dan berlatihlah lepas 
landas, mendarat, mengambang, dan 
melaju di berbagai ragam medan. Anda 
bahkan dapat pula mengatur keadaan 
cuaca yang dikehendaki: normal, kabut, 
berawan, atau badai. Keyboard saja 
sebenarnya sudah cukup fungsional 
untuk mengendalikan si pesawat terbang, 
akan tetapi jelas bahwa keberadaan 
joystick bisa memberikan suasana yang 
lebih “hidup”. Guna kenyamanan si pilot, 
head-up display (HUD) untuk memantau 
keadaan pesawat selalu bisa Anda 
tampilkan (meskipun sebenarnya HUD 
mestinya tidak ada di semua jenis 
pesawat). SAR juga menampilkan 
beberapa efek visual yang semakin 
mempercantik alur permainan. 
Menginstalasi SAR bukanlah pekerjaan 
yang aneh. Untuk amannya, Anda bisa 
melakukan kompilasi sendiri dari source 
code yang telah disediakan. Mula-mula, 
download dulu source code tersebut dari 
situs web-nya. Ukuran source code 
tersebut relatif kecil, hanya sekitar 700KB. 
Selanjutnya ekstrak isinya, jalankan 
/configure, dan lanjutkan dengan proses 
make. Perhatikan bahwa SAR 
membutuhkan OpenGL atau Mesa, 
karenanya pastikan bahwa salah satu 
diantaranya sudah terpasang dengan baik 
di sistem Anda. Setelah proses kompilasi 


www.infolinux.web.id 


usai, instalasi programnya sendiri harus 
dilakukan dengan hak akses root dan 
menggunakan perintah make install. 
Namun, program tersebut masih 
membutuhkan file data yang cukup besar, 
yakni 7MB lebih. Ekstrak isi dari file data 
tersebut dan letakkan di direktori /usr/ 
share/games/SearchAndRescue. Game 
SAR-pun kini bisa dinikmati dengan 
menjalankan perintah SearchAndRescue. 
Hingga versi 0.7/-nya, SAR dapat 
diajungi jempol dan dijadikan game yang 
cukup berharga, pun dengan masa depan 
yang terbilang cerah. Walaupun demikian, 
dapat dipahami bahwa game yang satu ini 
belum layak bertanding dengan game- 
game sekelas yang komersial. Masih 
kurangnya pilihan chopper yang 
disediakan, miskin area permainan, misi 
yang tidak variatif, serta efek suara yang 
serba pas-pasan adalah beberapa faktor 
yang membuat SAR masih jauh dari 
sentuhan profesional. Untungnya, 
Wolfpack Entertainment selaku 
pengembang game ini mengemas SAR 
dengan lisensi GPL yang jelas-jelas open 
source. Barangkali satu saat ada pihak 
yang betul-betul tertarik memolesnya 
sehingga SAR dapat menjadi game 


simulasi kelas atas. KA 
Pengujian 


Sementara, nikmati 


dulu misi-misi SAR Ffek suara | 3/5 
yang ada sekarang — Mur permainan 4/5 
ini. Selamat Grafis 4/5 
bertugas! 


:LINUX Rating 
LIL UR 


Ariya Hidayat 
fariya @infolinux.co.id) 


InroLINUX MEI 2003 31 


InroLINUX Profil 


ss) 
c 
- 
Fa 
Ko) 
T 


Ironis, Promosikan Linux 


Tidak Pakai Linux 


Interaksinya dengan Linux 
membuat IT Officer 
Hutabarat, Halim & Rekan 
tidak sulit mendapatkan 
pekerjaan. Alumni STT 
Telkom angkatan tahun 1994 
ini, mengaku pengetahuannya 
atas Linux merupakan bekal 
pertama bekerja di perusahaan 
berbasis Linux. 


32 InroLINUX MEI 2003 


aya mengenal Linux sejak saya 

menjalani pendidikan (kuliah) di 

STT Telkom. Saya ingat betul, 
dulu tahun 1996, saya membawa 
komputer dari kost-kost-an ke kampus 
hanya untuk instalasi MINIX. Itu saya 
lakukan mengingat, “barang itu” 
(installer MINIX —Red.) tidak bisa 
dipinjam (dibawa ke rumah). Kemudian, 
saya pun mengenal Linux lewat 
Slackware 5. Saking seringnya 
melakukan instalasi sistem operasi, yang 
didahului dengan pemformatan, 
menyebabkan harddisk yang saya miliki 
rusak. 

Waktu terus berjalan, saya kemudian 
mengenal RedHat 6. RedHat 6 pada 
waktu itu instalasinya belum ada GUI 
(Graphical User Interface), melainkan 
berbasis teks. Eksplorasi Linux pun 
terus saya lakukan. Dalam proses 
eksplorasi yang saya lakukan, saya 
melihat ada informasi lowongan kerja di 
Trabas. Saya kemudian mengirim 
aplikasi ke Trabas dan beruntung saya 
diterima. 

Tepatnya akhir tahun 1999, saya 
mulai bekerja di Trabas dan 
meninggalkan Tugas Akhir (TA) yang 
belum terselesaikan. Dan ternyata, 
pekerjaan yang saya jalani di Trabas 
sangat menyita waktu dan TA pun 
terbengkalai. Untungnya ada 
pengumuman dari pihak kampus yang 
mengultimatum bahwa angkatan saya 
harus segera menyelesaikan TA. 
Akhirnya, TA berhasil juga saya 
selesaikan. 


Pengalaman, guru yang 
baik! 

Banyak pengalaman yang saya 
dapatkan dari Trabas. Sebut saja, 
instalasi Linux di Jogya, Cirebon, dan 
lainnya. Problem Solving (memperbaiki 
masalah) merupakan kendala yang 
sering saya dan teman-teman di Trabas 


www.infolinux.web.id 


temukan ketika berhubungan 
dengan klien. Artinya, ketika 
ditemukan sebuah masalah dan 
masalah itu belum juga bisa 
dipecahkan, di situlah tekanan 
paling terasa. Apalagi bila orang- 
orang itu pengetahuan akan 
Linux-nya masih belum mahir. 

Jenjang karir saya di Trabas diawali 
sebagai Technical Support. Beberapa 
tahun kemudian saya diangkat menjadi 
Supervisor dan puncak karir saya di 
Trabas sebagai Customer Care Manager. 
Fokus pekerjaan saya selama di Trabas 
selalu terkait, baik langsung maupun 
tidak langsung dengan konsumen. 

Awal tahun 2001, saya memutuskan 
bergabung dengan sebuah firma hukum, 
Hutabarat, Halim & Rekan. Kepindahan 
saya ke sebuah kantor firma hukum 
tidak mempengaruhi hubungan saya 
dengan dunia Linux, karena kebetulan di 
kantor yang baru juga menggunakan 
Linux. Dan Linux merupakan 
persyaratan yang mesti dimiliki para 
kandidat IT di Hutabarat, Halim & 
Rekan. 


Linux dan firma hukum 
Saya lebih sering bermain dengan Linux 
di lingkungan server. Monitoring server 
merupakan salah satu pekerjaan yang 
ada di lingkungan server, yang sering 
saya lakukan. Pekerjaan lain yang saya 
lakukan di Hutabarat, Halim & Rekan 
dan berhubungan dengan Linux, yaitu 
membagi penggunaan akses Internet 
untuk para pengacara. Ada beberapa 
pengguna di Hutabarat, Halim & Rekan 
yang boleh dan tidak boleh mengakses 
Internet. Dan itu bergantung pada 
jenjang karir para pengacara itu sendiri. 

Pembatasan pengaksesan Internet itu 
lebih karena keterbatasan bandwidth 
yang dimiliki Hutabarat, Halim & Rekan. 
Karena bandwidth yang ada juga 
digunakan untuk web server, mail 
server, dan pengguna Internet. Untuk 
diketahui, di sebuah kantor atau firma 
hukum ada jenjang karir sebagai berikut, 
Lawyer 1, Lawyer 2, Lawyer 3, Senior 
Lawyer, dan Partner. 

Di Hutabarat, Halim & Rekan hanya 
Lawyer 1 dan Lawyer 2 saja yang tidak 


boleh mengakses Internet. Meskipun 
demikian, dalam kasus tertentu apabila 
mereka membutuhkan akses Internet, 
saya akan membukakannya. 
Singkatnya, untuk Lawyer 1 dan 2 
akses Internet hanya akan diberikan 
ketika mereka membutuhkannya. 


Proyek implementasi Linux 

yang pernah saya lakukan 

sampai saat ini di antaranya, 
implementasi server di RRI 

Online dan implementasi 

RMake (untuk koneksi melalui satelit), 
yang running di Solaris di salah satu 
perusahaan. Dan selama proyek-proyek 
tersebut tidak mengganggu pekerjaan, 
ya saya lakukan. 

Kalau ditanya mengenai 
pengembangan di proyek-proyek open 
source, saya tidak pernah 
melakukannya. Karena jiwa saya bukan 
di development. Dan saya lebih interest 
ke networking. Untuk development, 
yang saya ketahui hanya trik-triknya 
saja, terutama dalam hal instalasi 
sebuah aplikasi. 

Menjawab pertanyaan mengenai 
dukungan versi sebuah platform 
terhadap sebuah aplikasi, kalau memang 
kebutuhannya mengharuskan seperti itu, 
ya saya akan mencarinya di Internet. 
Contoh kecil, versinya mesti di-upgrade, 
paling tidak saya harus meng-upgrade 
dulu. Dan kalau semua kebutuhan 
sudah terpenuhi, barulah kita berlanjut 
ke apa yang akan kita kembangkan tadi. 

Mengomentari tentang development 
aplikasi open source yang terkadang 
masing-masing developer saling 
“menjatuhkan”, menurut saya 
tergantung situasinya. Kalau ejekan atau 
sindiran itu hanya memenuhi tempat, 
menurut saya itu tidak bagus. Alangkah 
baiknya sindiran itu tidak dilakukan di 
tempat umum, melainkan langsung ke 
orang bersangkutan. Karena boleh jadi, 
menurut kita fitur yang ditambahkan itu 
jelek atau tidak ada manfaatnya, tetapi 
buat orang lain bermanfaat. 

Dunia open source selalu berubah- 
Ubah. Berubah-ubah dalam arti, fitur 
yang ada selalu bertambah. Contoh 


konkretnya, hari ini ada sebuah aplikasi 
open source yang baru saja di-publish. 
Keesokan harinya, Anda sudah bisa 
melihat aplikasi yang sama plus fitur- 
fitur baru di dalamnya. Dan saya yakin, 
performa sebuah aplikasi open source 
tidak kalah bagus dengan aplikasi 


buatan Microsoft. Tidak menutup 
kemungkinan juga, fitur-fitur yang ada 
di aplikasi open source bisa 
mengalahkan Microsoft. 

Saya melihat banyak orang masih 
ragu-ragu dengan keandalan 
Linux. Dan itu tergantung 
pada bagaimana kita 
menyampaikannya. 
Menurut saya sebuah hal 
yang sia-sia, kalau kita 
bilang Linux bagus 
tidak beda jauh 
dengan Microsoft, 
tetapi kita tidak 

menyakinkan orang 
tersebut dengan 
demo atau cara 


lainnya. 
Ironis lagi, 
orang yang 
mempromosikan Linux itu 
tidak berkecimpung secara 
langsung dengan Linux. 
Menurut saya, figur open 
source yang pantas ditiru 
adalah Richard M. Stallman. 
Mengapa? Karena saya lihat 
waktu yang dimilikinya 
benar-benar tercurah ke 
pengembangan aplikasi 
yang free. Bahkan, 
Stallman rela membuat 
sebuah yayasan yang 


menaungi apa yang dia tengah 
kembangkan itu. Mereka yang 
tergabung dalam sebuah tim, mau 
membuat aplikasi yang bisa 
dimanfaatkan orang lain secara free. 
Meskipun ada sisi lain yang dia lakukan 
untuk mengembangkan “bisnisnya” dia. 
Dan saya melihat sudah 
banyak komunitas- 
komunitas di Indonesia yang 
ikut mengembangkan 
aplikasi open source. Hasil 
yang dikembangkan oleh 
para developer open source 
di Indonesia juga cukup bagus. 
Meskipun, aplikasi yang mereka buat 
masih belum seandal dan sebagus 
aplikasi yang dibuat orang luar (luar 
negeri—Red.). Tetapi saya percaya, 
sejalan dengan waktu, aplikasi itu akan 
berkembang lebih bagus lagi. Untuk 
Undang-Undang Hakil, 
memang sudah 
selayaknya seperti 
itu (ditegakkan — 
Red.). Karena itu 
adalah hak 
seseorang yang 
telah bersusah 
payah membuat 
sebuah aplikasi.A 


eluk-Beluk 


mendengarkan lagu, ada mp3 player yang siap membunyikan speaker kita. Hampir 
semua kebutuhan komputasi kita telah tersedia dalam sebuah CD-ROM distro. 


api sekarang, banyak hal sudah 

tidak sederhana lagi. Sementara 

distro masih menyediakan versi 
1 dari program A, upstream developer 
dari program A telah merilis versi 2 
yang jauh lebih merangsang, jauh lebih 
menggiurkan. Sementara itu, pemutar 
mp3 yang jauh lebih indah, jauh lebih 
powerful baru saja dirilis. Air liur pun 
menetes perlahan-lahan. Kita butuh 
sentuhan baru, kita butuh upgrade, kita 
perlu instalasi program baru. 

Sekilas kedengarannya sederhana. 
Melakukan instalasi software 
sederhananya bisa diartikan memasang 
software di sistem operasi kita. Akan 
tetapi, keterbukaan sistem operasi 
GNU/Linux membuat instalasi itu 
menjadi tidak semudah yang 
dibayangkan. Masalah-masalah 
bermunculan dan susah untuk 
dihindari. Mulai para sebagian jenius 
penulis software yang hanya 
mementingkan fungsi program dan 
menganggap instalasi adalah urusan 
sepele—compile sendiri dan semua 
urusan beres (kalau bermasalah, 


34 InroLINUX MEI 2003 


pecahkan sendiri). Kemudian berpindah 
ke kebutuhan spesifik dan egois sistem 
operasi. Kemudian ada pula 
ketergantungan dengan pustaka- 
pustaka lain. Sampai kepada masalah 
upgrade ke versi yang lebih baru untuk 
mendapatkan hasil yang lebih yahud. 
Cukup kompleks, bukan? 

Seseorang yang praktis bisa saja 
mengambil source dari upstream 
developer, membaca mati-matian 
semua manual yang tersedia ditambah 
mencari lagi ke forum dan milis, dan 
kemudian menginstalasi semua bagian 
dari software tersebut ke dalam satu 
lokasi tersendiri. Path pun bertambah. 
Link file ke manual pun bertambah. 
Keluar masuk direktori pun bertambah. 
Sekilas kelihatan sederhana karena 
kalau tidak senang dengan software 
tersebut, lokasi tersebut cukup dihapus 
saja. Adapula yang melakukan 
kompilasi dan instalasi sesuai setting- 
an default, yang akan berujung kepada 
sistem yang tidak stabil dan susah di- 
upgrade. 

Sadar akan permasalahan tersebut, 


www.infolinux.web.id 


pembuat distro mengembangkan packet 
management sendiri-sendiri (sebagian 
menggunakan milik distro lain). 
Tujuannya sama, yaitu membuat 
instalasi dan tetek bengek-nya menjadi 
mudah dan sederhana. Tidak perlu lagi 
melakukan kompilasi dari source, cukup 
jalankan program tertentu, berikan opsi 
yang bersesuaian dan software baru 
pun duduk dengan manis di file sistem 
kita. Software lama yang tidak 
dibutuhkan lagi pun dapat digusur 
dengan mudah. 

Alangkah manisnya kalau instalasi 
semua software dapat diperlakukan 
dengan cara seragam. Sayangnya 
tidak, karena beberapa software 
menerapkan cara instalasi yang cukup 
melenceng dari software kebanyakan. 
Arrgggggghhh... 

Untuk itu, di menu utama kali ini, 
kami membahas tuntas problem seputar 
instalasi dan packet management 
distro-distro agar instalasi software 
dapat dilakukan semudah 
menggerakkan mouse dan menekan 
beberapa tombol keyboard. 


SERBA-SERBI RPM 


InroLINUX Menu Utama 


Menginstalasi paket program bisa dengan sekali perintah. 
Demikian pula menghapusnya. Masalah baru muncul jika ada 
ketergantungan paket yang satu dengan yang lain. Bagaimana 


mengatasinya? 


Manajemen paket software paling sering 
ditanyakan oleh para pengguna Linux 
pemula atau newbie, yang selalu 
membandingkan dengan kemudahan 
manajemen paket software di sistem 
operasi Windows. Salah satu manajemen 
paket yang cukup mudah digunakan 
adalah RPM atau RedHat Package 
Manager. Software ini hanya salah satu 
dari sekian banyak pilihan yang ada 
dalam distribusi Linux. Pilihan yang lain 
misalnya pkgtool milik distribusi 
Slackware. 


Alasan memilih RPM 


Sesuai dengan namanya, RPM atau 
Manajer Paket RedHat pertama dikeluarkan 
oleh distribusi Linux RedHat. Dari sekian 
banyak sistem manajemen paket yang 
ada, yang paling ampuh menurut penulis 
adalah RPM ini. Tidak heran jika distribusi- 
distribusi Linux selain RedHat juga 
menyertakannya, bahkan RPM dijadikan 
sebagai sistem manajemen software 
utama. Lihat saja distribusi SuSe dan 
Mandrake. Slackware yang sudah 
mempunyai sistem manajemen software 
sendiri juga masih menyertakan paket 
RPM. 

File paket software yang dibuat dengan 
RPM bisa dikategorikan menjadi dua, yaitu 
paket dalam bentuk biner (binary) dan 
paket dalam bentuk kode sumber (source). 
Kalau di dalam paket binary berisi file-file 
yang siap diletakkan di posisi masing- 
masing, di dalam paket RPM kode sumber 
hanya berisi paket kode sumber aslinya— 
dalam bentuk tarball—file-file patch jika ada 
dan file spec yang bisa digunakan untuk 
membuat paket RPM binary. Informasi 
mengenai file spesifikasi atau file spec bisa 
Anda baca pada artikel “Membuat Paket 
RPM." 

Nama file paket RPM binary biasanya 
mempunyai format sebagai berikut. 
nama software-versi-versi rpm.ars.rpm 


Ars menunjukkan jenis prosesor, 
misalnya i386. Untuk paket rpm dalam 
bentuk source, format namanya sebagai 
berikut. 
nama software-versi-versi rpm.src.rpm 


Contoh-contoh file RPM binary dan 
source: 
dhcp-3.0.1rc9-1.1386.rpm 
dhcp-3.0.1rc9-1.src.rpm 
pdmenu-1.2.77-1.1386.rpm 
pdmenu-1.2.77-1.src.rpm 


Bisa dilihat pada contoh, paket 
software binary ini untuk komputer 
dengan arsitektur i386, yaitu komputer 
yang memakai mikroprosesor Intel 386 
ke atas. Kemudian semua paket adalah 
versi rpm yang pertama. Software dhcp 
mempunyai versi 3.0.1rc9 dan pdmenu 
mempunyai versi 1.2.77. 

Dalam sistem penamaan ini terdapat 
dua versi, yaitu versi software dan versi 
rpm. Karena seringkali software yang sama 
dipaket beberapa kali. Pasti timbul perta- 
nyaan, mengapa mesti dipaket berkali-kali 
kalau software-nya itu-itu juga. Ini ada 
hubungannya dengan pembuatan file 
spesifikasi dan peletakan file-file software 
yang bersangkutan. Karena dalam mem- 
buat file spesifikasi untuk file rpm mirip 
sekali dengan membuat program. Setiap 
kali ada modifikasi file spesifikasi, versi rpm 
akan berubah. Baca juga artikel Utama 
lainnya tentang cara membuat RPM. 


Mengenal istilah paket 
Paket RPM adalah suatu archive atau 
sekumpulan file terkompresi yang 
berkaitan dengan suatu aplikasi. Mirip 
dengan ZIP dan TAR. Paket juga berisi 
program/script kontrol. Script kontrol ini 
akan dibaca, dieksekusi, dan disimpan 
oleh program RPM. Script inilah yang 
dijalankan pada proses instalasi, 
uninstall, cek status, dan lain-lain. 


www.infolinux.web.id 


Paket RPM dibangun oleh pembuat 
paket dengan menggunakan specfile 
Ispecification file). Specfile ini 
menunjukkan beberapa hal berikut: 

D Tempat di mana file-file dalam paket 
akan diinstalasi. 

D Paket-paket lain apa yang diperlukan 
agar paket berjalan baik. 

D Program apa yang akan dieksekusi 
setelah atau sebelum instalasi paket. 

D Siapa yang membuat paket, kapan 
dibuat, dan kegunaan serta isi paket, 
dan sebagainya. 


(Fackayes Selectea: 0 


& GNOME-RPM 


Agar dapat bekerja dengan efisien, 
RPM juga menyimpan rekaman semua 
paket yang telah terinstalasi dalam 
sistem. Rekaman atau database paket ini 
biasanya diletakkan dalam direktori /var/ 
lib/rpom. Banyak informasi tentang 
program-program yang sudah terinstalasi 
ada di database ini. 


Yang bisa dilakukan RPM 
Banyak hal yang dapat dilakukan dengan 
RPM, antara lain: 

@ Melakukan kompilasi dan patching 
kode sumber (source code) program. 
Kompilasi dari paket RPM ini 
memudahkan para pemula yang masih 
alergi dengan kompilasi dari tarball, 
karena kompilasi dan patching kadang 
membutuhkan keahlian khusus, 
seperti memahami fungsi-fungsi file 
dan direktori, dan lain-lain. 

@ Mengatasi masalah dependencies 
(ketergantungan antarpaket). Tidak 
seperti sistem operasi MS Windows, 
paket di sistem Linux tidak seragam, 
misalnya dalam hal pemanfaatan sistem 
dan preferensi yang berbeda antara 
pengguna satu dengan yang lain. Ketika 
Anda akan menginstalasi sebuah 
program baru, RPM akan mencek 
apakah semua yang dibutuhkan untuk 


InroLINUX MEI 2003 35 


InroLINUX Menu Utama 


menjalankan program baru ini telah 
ada di sistem. Juga ketika Anda akan 
menghapus (uninstall) sebuah 
program, RPM akan mengecek apakah 
ada program lain yang akan 
bermasalah jika program tersebut 
dihapus. 

@ Menyediakan informasi status sebuah 
file. Banyak kemungkinan yang 
diberikan RPM kepada pengguna 
untuk melihat status suatu paket, 
yang sudah terinstalasi maupun 
belum. Anda juga dapat mengecek 
integritas atau kondisi suatu paket 
sebelum diinstalasi. Sebelum paket 
diinstalasi, Anda dapat melihat semua 
file dan direktori yang akan diubah, 
berapa ukuran harddisk yang akan 
dipakai, dan lain-lain. 

@ Menjaga keamanan. RPM 
menyediakan mekanisme keamanan 
dengan PGP atau GPG signature. 

@ Membuat serba otomatis. RPM dapat 
digunakan bersama suatu program 
atau script untuk tugas-tugas 
perawatan yang bekerja secara 
otomatis. Telah tersedia program 
tambahan untuk otomasi ini seperti 
“rpmfind” dan “urpmi". 

@ Uninstall yang bersih. Anda hanya 
cukup memberi satu perintah untuk 
menghapus paket RPM dari sistem. 
Perintah ini akan menghapus semua 
file kecuali file yang telah berubah 
selama digunakan, misalnya file 
konfigurasi dan spool (misalnya, e- 
mail yang ada di /var/mail/spool tidak 
akan dihapus pada saat Anda meng- 
uninstall paket RPM sendmail). 

@ Menyimpan file konfigurasi. Ketika 
Anda meng-upgrade paket, RPM akan 
menyelamatkan file konfigurasi 
sebelumnya sebagai file “rpmsave" 
atau menyimpan file konfigurasi baru 
sebagai “rpmnew"”. Anda mendapat- 
kan file konfigurasi baru, tapi tidak 
kehilangan file konfigurasi yang lama. 

@ Membedakan antara file “runtime” dan 
“compile time”. Paket RPM berisi 
library program yang terpisah antara 
paket “runtime” (paket utama) dan 
“compile time” (paket 'devel'). Jika 
tidak melakukan kompilasi sendiri, 
Anda tidak memerlukan instalasi paket 


36 InroLINUX MEI 2003 


4 3 cl KPackage "Tx 
devel'. Anda hanya Ti: Paokagos Cache: Snosia! Stings ifp 
Aa | nstatea Pupustes | New fa | Properties (iritetist 
, , | 
membutuhkan paket 'devel' (Sc menara Tveson Ia) E 
pada saat akan 5 ng age. grin 2 
» #itepsump SaoK 2025 
: : & @itelnet 87K O17-20 ng mai 
mengompilasi suatu - Brcerue 2x amat summary AGTK-IRC rah oten 
(es wget Tok 173 version 181-2 
pi Be whois 30K 1091 group Applications/intemet 
program, lalu menghapusnya (ag Hani aan 1012 sae 2aataro 
Pa : GI 8yutimosia desoription X-Chatis yet another IRC client orihe X 
setelah kompilasi selesai. 5 WimagoMagek «SSK 5383 Yingow Sstom ana GO X.chat lo ay 
#iRealayer Tiso7k a01 easy to use, compared to other GTK4 IRC 
@ Mendukung instalasi dari Kam ia H3 eaipoon. Ida Bonat 1 gan Hose IG: 
2m ai Skala 
ari : 5 B cdda2way 25K 1104 depends ——rpmlib(PayloadFilesHavePrefid (c- 4.01), 
jaringan. Tidak masalah bagi wp sk sean Ki eng YAN YA 
Mal Mn PA .Jibcryptsot , libc.s0.6 , libdh.so.2 , libdl.so.2 
RPM, apakah Anda akan Bam 1n1o2K 1217 Mann ran 
, @gnome-audio 857K 10012 Iibgdk imlib.so.1 libgdk pisbufs02,. 
5 1 5 Btusm Bek 10103 Ibglit-1.2.80.0 ,libgmodule-1.2.s0.0,” 
menginstalasi paket dari lokal Macatdmen. » T30K 222 ibanome.s032 ihenomesuopot so. 
Aan P5 3 Iemonsitnt Mkgeletah anta. || 
(harddisk atau CD), atau dari Bidemulimedia «— 15510K 224 Ibuso1 'MX01205 -inXeasos.. 
La Bi mikmod 857K 31.6-12 libXis0.6 ,libzs01 ,libzvtso2, 
ag Ea Pa ai Aa ia 
netpbm-progs 3576K 914-2 se S3 ma ad 
aringan (NFS, FTP), asalkan 2 Ben ee 
And lisk | d Bptaymidi SSK 2418 Tiba so.2(GLIBC 2.0) .ihdLsn2(GLBC. 21), 
nda menuliskan alamat dan Be sndcontg 558K 0.652-1 ra Tibms0.8(GLIBC 2.0) II 
ea AN TAM “| SEN 3 
PATH lengkap. PA ATA Uas 


@ Mudah dibangun ulang. 
Setiap paket RPM yang 
bersifat Free atau Open Source, 
menyediakan kode program dalam 
bentuk RPM (SRPM atau berekstensi 
src.rpm). SRPM berisi semua file yang 
dibutuhkan untuk membangun paket 
binari RPM. Ini berguna jika Anda 
menginginkan program binari yang 
sesuai dengan sistem (versi kernel, 
versi library, jenis prosesor, dan lain- @ 
lain.). 


Yang tidak bisa dilakukan 

RPM 

Seperti semua alat bantu atau tool di 

dunia komputer, RPM juga memiliki 

keterbatasan, antara lain: 

@ Tidak otomatis menyelesaikan @ 
masalah ketergantungan (dependen- 
cies). RPM akan menunjukkan kepada 
Anda apa yang kurang, tetapi tidak 
secara otomatis mencarikan dan 
menginstalasikan untuk Anda. 
Keterbatasan ini dapat diatasi dengan 
tool tambahan seperti 'urpmi' di 
Mandrake. 

@ Tidak ada konfigurasi interaktif. 
Vendor penyedia paket biasanya 
menyertakan file konfigurasi dan script 
untuk dijalankan setelah instalasi. 
Namun, langkah-langkah yang 
interaktif harus diberikan secara 
terpisah bila diperlukan. 

@ Tidak ada proteksi terhadap kesalahan 
pemaketan. Kita semua bisa membuat 
kesalahan, tidak terkecuali para 
pembuat paket. File-file spesifikasi 
(specfiles) yang tidak benar akan 
membuat program tidak bekerja 


www.infolinux.web.id 


& KDE Package Manager 


normal setelah diinstalasi. Secara 
terori, sangat mudah untuk membuat 
paket RPM dengan tujuan jahat, 
karena RPM dijalankan oleh root. 
Untuk itu, Anda harus memastikan 
bahwa paket RPM yang akan 
diinstalasi dibuat oleh orang atau 
lembaga yang dapat dipercaya. 
Tidak ada jaminan kompatibilitas. 
RPM digunakan oleh banyak disrto 
Linux dan personal secara 
independen. Kebijakan pemaketan 
yang berbeda menghasilkan cara 
menempatkan file-file yang berbeda 
pula. Gunakan paket RPM yang 
dibuat khusus untuk distro Anda. 
Optimisasi. RPM dapat dioptimisasi 
dengan cara mengompilasi program 
sesuai dengan target sistem. Misalnya, 
Linux Mandrake hanya menyediakan 
paket RPM yang dibuat untuk prosesor 
kelas Pentium (i586 ke atas). 
Biasanya, pembuat paket mencoba 
memberikan sebanyak mungkin opsi 
agar sesuai dengan target yang luas, 
sehingga menghasilkan ukuran paket 
yang lebih besar. Kata kuncinya, jika 
Anda ingin fine tuning, instalasi 
program dari source-nya. Baca artikel 
Utama lainnya tentang menginstalasi 
dari source. 


Instalasi, uninstalll, dan 
upgrade 

Menginstalasi paket binary 
Perintah dasar untuk menginstalasi paket 
software sangat mudah, yaitu: 

rpm -i nama software-versi-versi rpm.rpm 


atau 
rpm —install nama software-versi- 
versi rpm.rpm 


Contoh: 
# rpm -i dhcp-3.0.1rc9-1.1386.rpm 


Sebelum file-file diinstalasi, RPM 
menjalankan prosedur rutin untuk 
memeriksa apakah ada file-file yang 
konflik dengan paket yang lain. Ini biasa 
terjadi jika paket yang sama dengan versi 
yang berbeda sudah diinstalasi di dalam 
sistem. Perhatikan contoh hasil dari 
perintah di atas jika ada paket software 
yang sama telah terinstalasi. 
package dhcp-2.0p15-8 (which is newer than 
dhcp-3.0.1rc9-1) is already installed 
file /usr/sbin/dhcpd from install of dhcp- 
3.0.1rc9-1 conflicts with file from package 
dhcp-2.0p15-8 
file /usr/sbin/dhcrelay from install of dhcp- 
3.0.1rc9-1 conflicts with file from package 
dhcp-2.0p15-8 


Dari dua pesan terakhir ini jelas bahwa 
ada dua file yang sama dengan file dalam 
paket yang akan diinstalasi. Selain 
pemeriksaan dilakukan terhadap file-file 
yang konflik, dilakukan juga pemeriksaan 
ketergantungan paket software. Gunakan 
option —nodeps jika Anda ingin 
menginstalasi paket software dengan 
mengabaikan dependensi, dengan risiko 
program tidak berjalan normal. Misalnya 
perintah seperti ini: 

# rpm -ivh —nodeps gnorpm-0.96- 
11.1386.rpm 


Instalasi Paket Software p 


» 


Penghapusan Paket Software 1 


InroLINUX Menu Utama 


Menginstalasi paket dari source 
Paket source (.src.rpm) harus dibangun 
ulang (—rebuild) sebelum diinstalasi. 
rpm —rebuild nama software-versi- 

versi src.rpm 


Hasilnya (.rpm) disimpan pada 
direktori /usr/src/RPM/RPMS/arch. Lalu 
instalasi dengan perintah rpm -i atau -U. 


Menghapus paket 

Paket software dapat dengan mudah 
dihapus dengan perintah, 

rpm -e nama software-versi-versi rpm 

atau 

rpm —erase nama software-versi-versi rpm 


Upgrade/downgrade paket 

Proses upgrade software juga mudah 
dengan menggunakan RPM. 

rpm -U nama software-versi-versi rpm 

atau 

rpm —upgrade nama software-versi-versi rpm 


Untuk downgrade paket, gunakan 
option—oldpackage, seperti contoh 
berikut. 

# rpm -U —oldpackage pdmenu-1.2.75- 
1.1386.rpm 


RPM di X Window 

Untuk menjalankan RPM di X Window, 
KDE menyediakan kpackage (KDE 
Package Manager), dan GNOME 
menyediakan gnorpm (GNOME RPM). 
RPM juga dapat dijalankan melalui web 
browser dengan bantuan Webmin. 


— RPM di Man- 
drake 


car: (alam nama #)I 


Mandrake memiliki cara 


@ Pilihan Mandrake 
@ Semua paket, menurut abjad 


femur) 


amagetton-0.14.9-10mdi DI 
chromium-0.3.12-17mdk 


zen-bubble-0.3.3- 
gnome-games-2.0.3-2mdb O atures Computer ci 
kdegames-303-7mdk CI Jnowever, itis recommended to pi 

kdegames-305a-1.1mak Oo) ctanomber witn tienas (2-0 players ar 
tor 2-2mak tur, 


DDJ0D0D00 


& Software Manager Mandrake 90 


tersendiri untuk 
mengelola paket RPM, 
yaitu dengan urpm 
("User RPM'). Dalam 
bentuk grafis, Mandrake 
menyediakan Software 
Manager (rpmdrake 
untuk instalasi dan 
upgrade, dan rpmdrake- 
remove untuk 
uninstalasi). Urpm bukan 
pengganti RPM, tapi 
hanya pelengkap untuk 


inctions). You should Instal 
Ju want to create and 
PostgreSOL dataas 


Ir you never piayed with PostgreSOL before, 
ase read README mdk. 


www.infolinux.web.id 


mempermudah RPM. Beberapa kelebihan 

urpm adalah sebagai berikut. 

@ Secara otomatis akan menawarkan 
instalasi atau uninstall paket yang 
terkait (dependencies). Sedangkan 
RPM hanya memberi tahu Anda akan 
adanya dependencies. 

@ Semua paket yang terkait didata dan 
diletakkan di mana saja, serta dapat 
diambil dengan berbagai cara. RPM 
hanya menyimpan data di lokal. 

@ Urpm dapat meng-upgrade paket dari 
Internet dalam proses instalasi jika 
ditemukan paket yang lebih baru. 

@ Mendukung instalasi “on demand”, 
update otomatis dan lain-lain. 


Apa bedanya antara... 

RPM dan SRPM? 

SRPM tidak berisi program (binary) yang 
sudah dikompilasi, tetapi berisi sumber 
(source) paket RPM yang telah dibuat. 
SRPM (.src.rpm) diperlukan jika paket 
RPM yang ada (.rpm) tidak kompatibel 
dengan library atau PATH di sistem 
Linux Anda. 


Paket.rpm dan Paket-devel.rpm? 
RPM devel berisi file-file header dan library 
yang dibutuhkan untuk kompilasi program 
yang berkaitan dengan paket tersebut. 
Misalnya, jika Anda ingin membuat 
program yang jalan di X, Anda harus 
menginstalasi paket XFree86-devel. 


Instalasi dan upgrade? 

Upgrade (-U) mengganti versi 
sebelumnya. Sedangkan instalasi (-i) tidak 
mengubah versi yang telah ada (bila 
mungkin). Misalnya, Anda dapat 
mempertahankan dua versi suatu paket 
librari, bila kedua versi itu dibutuhkan oleh 
dua atau lebih program yang berbeda. 


File.rpmnew dan File.rpmsave? 
File-file ini berkaitan dengan konfigurasi. 
File .rpmnew berisi konfigurasi paket 
versi baru, konfigurasi aslinya tidak 
diubah. Sedangkan file .rpmsave berisi 
kopi file konfigurasi paket versi lama. File 
konfigurasi yang asli diganti dengan file 
konfigurasi paket versi baru.& 


Sumber: 
http://www.mandrakeuser.org/docs/basics/ 


InroLINUX MEI 2003 37 


InroLINUX Menu Utama 


Membuat Paket RPM 


Banyak program baru belum berbentuk RPM, tapi masih berupa 
source tarball. Di lain pihak, banyak pengguna Linux mengingin- 
kan RPM. Anda dapat berjasa dengan membuatkan RPM-nya. 


Setelah merasakan kemudahan- 

kemudahan yang ditawarkan oleh 

manajemen paket RPM, tentu kita 
bertanya-tanya apakah sulit membuat 
paket software dalam format RPM? 

Jawaban untuk pertanyaan pendek ini 

bisa bervariasi, tergantung pada 

seberapa kompleks software yang akan 
kita paket. 

Apa yang perlu kita siapkan untuk 
membuat paket dengan RPM? Cek daftar 
berikut: 

@ Sumber program yang akan kita 
paket, biasanya dalam format 
terkompresi nama file.tar.gz. 

@ Program RPM, secara default program 
ini sudah terinstalasi di distribusi 
semacam RedHat, Mandrake, dan 
SuSE. 

@ Paket-paket development yang 
diperlukan untuk proses kompilasi, ini 
tergantung keperluan software yang 
akan dipaket. 

@ File spec yang diperlukan untuk 
proses pembuatan paket RPM. 


Pembahasan kita akan berkisar pada 
file spec, karena di file inilah tersedia 
informasi yang diperlukan untuk proses 
kompilasi, instalasi paket, dan pem- 
buatan paket. Saya memakai distribusi 
RedHat 7.2 dalam pembahasan ini. 


Paket pendukung 

Sebelum kita membuat file spec, harus 
kita yakinkan terlebih dahulu bahwa 
paket-paket pendukung sudah 
terinstalasi. Yang pertama adalah 
program RPM. Jalankan perintah ini. 
$ rpm -ga| grep rpm 


Jika keluar tanggapan kurang lebih 
seperti di bawah ini berarti sudah ada 
program RPM. 
rpm-devel-4.0.3-1.03 
rpm-4.0.3-1.03 
rpm-build-4.0.3-1.03 


38 InroLINUX MEI 2003 


Lihat nama paket rpm-4.0.3-1.03 dan 


rpm-build-4.0.3-1.03. Jika Anda 
memakai distribusi RedHat, Mandrake, 
atau SuSe, pasti sudah terinstalasi, 
hanya versinya yang mungkin berbeda. 

Paket-paket pengembangan software 
juga harus sudah terinstalasi di sistem. 
Komponen utama biasanya adalah 
kompiler, misalnya gcc. Seperti cara di 
atas, kita bisa memeriksa apakah 
kompiler bahasa c kita sudah terinstalasi. 
$ rpm -ga|grep cc 


Tanggapan yang diharapkan kurang 
lebih sebagai berikut. 
gcc-2.96-98 
gccgcc-2.96-98-g77-2.96-98 
gcc-c t #-2.96-98 
gcc-objc-2.96-98gcc-2.96-98 


Lihat nama file gcc-2.96-98. Paket- 
paket pengembangan software lainnya 
yang harus terinstalasi tergantung pada 
software yang akan dipaket. Untuk 
mengetahui paket apa saja yang diperlu- 
kan, cara paling mudah adalah kita kom- 
pilasi sesuai dengan petunjuk kompilasi 
dari dokumentasi kode sumber yang akan 
kita paket. Jika proses kompilasi secara 
manual berjalan lancar, tentu saja ketika 
kita akan membuat paket software, satu 
langkah sudah pasti tidak bermasalah. 


Membuat file spec 
Sebagai contoh, kita akan memaket 
sofware kompiler bahasa assembler 
untuk keluarga microcontroller 8051. 
Dapatkan paket source code-nya dari 
Internet. Nama paket source code dalam 
contoh ini adalah as31 beta3.tar.gz. 
Untuk membuat file spec kita harus 
mengetahui file-file apa saja yang akan 
diinstalasi oleh software yang 
bersangkutan. Informasi ini bisa kita 
dapatkan dengan beberapa cara, yaitu: 
@ Dari file dokumentasi paket source 
code. 


www.infolinux.web.id 


@ Dari file Makefile paket source code, 
bisa kita lihat file-file yang akan 
diinstalasi. 

@ Dengan cara mengompilasi secara 
manual dan melihat perbedaan setelah 
dan sebelum instalasi. 


Kita kembali dengan contoh kita, kita 
coba lihat isi dari file as31 beta3.tar.gz. 
Jalankan perintah berikut. 
$ tar xzvf as31 beta3.tar.gz 
as31/ 
as31/Makefile 
as31/README 
as31/as31.1 
as31/as31.c 
as31/as31.h 
as31/as31 gtk.c 
as31/emitter.c 
as31/lexer.c 
as31/parser.y 
as31/run.c 
as31/symbol.c 
as31/tests/ 
as31/tests/extra.asm 
as31/tests/paulmon1.asm 
as31/tests/paulmon2.asm 
as31/tests/paulmon1.ref 
as31/tests/paulmon2.ref 
as31/tests/extra.ref 


File as31/README menjelaskan 
bahwa proses instalasi hanya perlu 
menjalankan perintah make dan menyalin 
file-file binary hasil dari proses ini ke 
direktori /us/local/bin. 

Selanjutnya kita coba proses 
kompilasi manual untuk memeriksa 
apakah ada paket-paket pendukung yang 
belum diinstalasi. 
$ cd as31 
$ make 


Proses ini harus berjalan tanpa 
hambatan. Jika ada software yang 
diperlukan belum terinstalasi, maka kita 
harus menginstalasinya terlebih dahulu 
agar proses kompilasi berjalan lancar. 

Dari proses kompilasi ternyata 
dihasillkan hanya dua file binary, yaitu 
as31 dan as31 gtk. File-file ini akan kita 
salin ke direktori /usr/local/bin. 

Salin file as31 beta3.tar.gz ke 
direktori /usr/src/redhat/SOURCES/. 


# cpas31 beta3.tar.gz /usr/src/redhat/ 
SOURCES/ 


Jika Anda memakai distribusi 
Slackware direktori ini adalah /usr/src/ 
rpm/SOURCES/. Untuk distribusi yang 
lain bisa Anda lihat dengan perintah rpm 
-gl dari paket rpm-build. Struktur direktori 
untuk membangun paket RPM pada 
distribusi RedHat seperti ini. 
lusr/src/redhat/ 

— BUILD 
— RPMS 

| — athlon 

|- 1386 

|- 1486 

|- 1586 

|- 1686 

'— noarch 
— SOURCES 
— SPECS 
'— SRPMS 


Sekarang waktunya kita membuat file 
spec-nya. Lihat contoh file spec berikut. 
Summary: Assembler untuk Mikrokontroler 

keluarga 8051. 

Name: as31 

Packager: Salman AS « sas@salman.or.id » 
Version: beta3 

Release: 1 

Url: http://www.pjrc.com/tech/8051/ 
Source: as31 beta3.tar.gz 

Copyright: GPL 

Group: Development/Languages 
Buildroot: /tmp 

Yodescription 

Assembler source code program assembly 
untuk keluarga mikrokontroler 8051. 
Yoprep 

Yosetup -n as31 -g 

Yobuild 

make 

Sbinstall 

mkdir -p Yobuildroot/usr/local/bin/ 

install as31 Yobuildroot/usr/local/bin/ 
install as31 gtk febuildroot/usr/local/bin/ 
Jofiles 

lusr/local/bin/as31 
lusr/local/bin/as31 gtk 

Yodoc README tests/" 


Simpan file spec ini di direktori /us/ 
src/redhat/SPECS/. Kemudian jalankan 


InroLINUX Menu Utama 


rpm dengan option -ba, seperti ini: 
# rpm -ba /usr/src/redhat/SPECS/as31.spec 


Bagian awal dari spec file disebut 
Preamble. 
Summary: Assembler untuk Mikrokontroler 
keluarga 8051. 
Name: as31 
Packager: Salman AS « sas@salman.or.id » 
Version: beta3 
Release: 1 
Url: http://www.pjrc.com/tech/8051/ 
Source: as31 beta3.tar.gz 
Copyright: GPL 
Group: Development/Languages 
Buildroot: /tmp 
Yodescription 
Assembler source code program assembly 
untuk keluarga mikrokontroler 8051. 


Bagian ini berisi informasi-informasi 
yang akan didapatkan oleh user jika dia 
melakukan perintah rom -g. Direktif 
Name, Version, dan Release nantinya 
akan dipakai menjadi nama file paket 
RPM yang dihasilkan. Version adalah 
versi software. Sedangkan Release 
adalah versi dari paket RPM yang 
dihasilkan. Group akan dipakai untuk 
menentukan klasifikasi paket software 
yang akan kita buat. Sedangkan 
Buildroot adalah direktori di mana proses 
pembangunan paket akan dijalankan. 
Kemudian sisa Direktif yang lain adalah 
informasi yang telah jelas dari makna 
direktifnya sendiri. 

Bagian selanjutnya adalah Prep atau 
persiapan. Perintah-perintah di bagian ini 
akan dijalankan sebelum proses kompilasi 
dijalankan. 

Yoprep 
Yosetup -n as31 -g 


Dalam bagian ini disediakan macro 
Yosetup yang akan mengurai paket 
source code dalam format tar.gz dan 
pindah ke direktori hasil proses 
penguraian file tersebut. Makro di atas 
maksudnya adalah source code jika diurai 
hasilnya terdapat dalam direktori as31. 
Nama ini kita dapatkan jika kita mengurai 
paket secara manual dengan perintah tar. 
Option -g berfungsi untuk melakukan 
proses dengan menampilkan pesan 


www.infolinux.web.id 


seminimal mungkin. Untuk mengetahui 
proses pelaksanaan bagian Prep ini, 
jalankan perintah berikut. 

# rpm -bp /usr/src/redhat/SPECS/as31.spec 
Executing| Yoprep): /bin/sh -e /var/tmp/rpm- 
tmp.1343 

# umask 022 

# cd /usr/src/redhat/BUILD 

4 cd /usr/src/redhat/BUILD 

4 rm -rf as31 

# tar -xf - 

4# /bin/gzip -dc /usr/src/redhat/SOURCES/ 
as31 beta3.tar.gz 

# STATUS-0 

t'T0-ne07' 

cd as31 
4 Jusr/bin/id -u 

TOo-501 

/bin/chown -Rhf root . 
4 Jusr/bin/id -u 

(0-01 

Ibin/chgrp -Rhf root . 

Ibin/chmod -Rf a-rX,g-w,o-w . 

exit 0 


L4 4444 &£-H 


Dari output perintah di atas dapat 
dilihat bahwa makro Yosetup paling tidak 
menjalankan perintah: 

1. Masuk ke direktori /usr/src/redhat/ 
BUILD. 

2. Menghapus direktori source code jika 
sebelumnya sudah ada direktori yang 
mempunyai nama yang sama dengan 
paket yang akan dikompilasi. 

3. Mengurai paket source code dari 
direktori /usr/src/redhat/SOURCES/, 
nama file diambil dari direktif Source 
dalam bagian Pramble. 

4. Pindah direktori ke direktori kode 
sumber software. 

5. Mengubah kepemilikan, group, dan 
hak akses dari file dan direktori dalam 
source code. 


Bagian selanjutnya adalah Build. Dalam 
bagian ini proses kompilasi akan dijalankan. 
Yobuild 
make 


Isikan perintah-perintah shell yang 
diperlukan di sini. Perintah yang kita 
perlukan untuk contoh kita hanya satu 
perintah saja, yaitu make yang dijalankan 
dalam direktori utama kode sumber. 


InroLINUX MEI 2003 39 


InoLINUX Menu Utama 


Untuk menjalankan semua perintah 
dalam file spec sampai tahap kompilasi 
bisa kita jalankan perintah: 

# rpm -bc /usr/src/redhat/SPECS/as31.spec 


Bagian /nstall akan menjalankan 
proses instalasi software hasil kompilasi. 
Biasanya di bagian ini berisi satu 
perintah, make install. Tapi karena paket 
yang kita contohkan di sini tidak tersedia 
fasilitas ini, tapi dari dokumentasinya 
diketahui instalasi hanya menyalin dua 
file ke direktori /usr/local/bin/, maka bisa 
kita berikan perintah instalasi langsung. 
Soinstall 
mkdir -p Yobuildroot/usr/local/bin/ 
install as31 Yobuildroot/usr/local/bin/ 
install as31 gtk Yobuildroot/usr/local/bin/ 


String Yobuildroot akan diganti 
dengan /tmp, seperti disebutkan dalam 
bagian Preamble. Jadi perintah di atas, 
bisa dijelaskan kira-kira seperti ini, 

1. Buat direktori di /tmp/usr/local/bin/. 
2. Instalasi file as31 dan as31 gtk ke 
direktori /tmp/usr/local/bin/. 


Jika kita hanya ingin menjalankan 


perintah sampai tahap instalasi saja, tidak 


dilanjutkan dengan pembuatan paket, 
perintah yang diperlukan adalah: 
# rpm -bi /usr/src/redhat/SPECS/as31.spec 


Langkah terakhir adalah menentukan 
file-file apa saja yang akan dimasukkan ke 
dalam paket RPM beserta dokumentasi- 
nya. Informasi ini disebutkan dalam 
bagian files dan doc. Lihat cuplikan 
berikut. 

Jofiles 
lusr/local/bin/as31 
lusr/local/bin/as31 gtk 
Yodoc README tests/" 


Dari contoh ini file yang akan 
dimasukkan ke dalam paket RPM adalah 
as31 dan as31 gtk yang terdapat dalam 
direktori /usr/local/bin/. Tentu saja file 
tersebut diambil dari path relatif /tmp 
yang disebutkan di SYobuildroot. Dan 
dokumentasi diambil dari file README 
dan semua file dari direktori tests. 


Membangun paket binari 
dan source 

Untuk membangun paket dalam format 
binari jalankan perintah ini: 

# rpm -bb /usr/src/redhat/SPECS/as31.spec 


Instalasi Program Bukan RPM 


RPM tidak selalu menyenangkan. Kompilasi dari source juga bisa 
membuat stress. Beruntunglah, ada pembuat program yang 
memberikan cara seperti yang Anda temukan di dunia Windows. 


Beberapa perusahaan pembuat software 
tidak menggunakan format RPM, tetapi 
tar.gz atau tarball. Alasannya sederhana, 
tidak semua distro Linux menggunakan 
RPM. Misalnya, Adobe dengan Acrobat 
Reader-nya, Netscape (web browser, 
mail, dan lain-lain.), Macromedia (Flash), 
dan Real Network (Real Player). Agar 
Anda tidak tersesat, membaca petunjuk 
instalasi (README atau INSTALL) 
menjadi penting. 


Mendapatkan dan 
mengekstrak paket 

Setelah Anda menemukan paket program 
yang akan diinstalasi, simpan ke suatu 
direktori yang mudah dikenali, misalnya di 


40 InroLINUX MEI 2003 


bawah direktori kerja (home) Anda. 
Beberapa web browser menyediakan 
fasilitas memilih direktori untuk menyimpan 
file hasil download. Jika paket program 
ada di CD, sebaiknya copy ke 


&  tarimticaromacroreadMinuk-506.tar.gzi - Kongueror 
Location Edit View Go Bookmarks Tools Setings Window Help 


in Ie. 


Untuk membangun paket dalam 
format kode sumber, perintahnya: 
# rpm -bs /usr/src/redhat/SPECS/as31.spec 


Sedangkan untuk membangun 
keduanya, perintahnya: 
# rpm -ba /usr/src/redhat/SPECS/as31.spec 


Hasil dari ketiga perintah di atas 
adalah file paket RPM dalam format binari 
terdapat di direktori /usr/src/redhat/ 
RPMS/i386/ dan paket RPM dalam 
format kode sumber di direktori /usr/src/ 
redhat/SRPMSJ. 

Sebagai penutup untuk mengujinya, 
Anda bisa menginstalasi paket software 
binari dengan perintah ini: 

# rpm -ivh /usr/src/redhat/RPMS/i386/as31- 
beta3-1.i386.rpm 


dan untuk menginstalasi paket dalam 
format source code: 

# rpm -ivh /usr/src/redhat/SRPMS/as31- 
beta3-1.src.rpm 


Anda juga bisa membangun ulang 
paket dengan perintah: 
# rpm —rebuild /usr/src/redhat/SRPMS/as31- 
beta3-1.src.rpm 4 


Namun, cara manual berikut ini lebih 
“menantang” karena dapat dijalankan 
tidak harus membutuhkan X Window. 
tar xzvf nama-paket.tar.gz 
tar xzvf nama-paket.tgz 
tar xjvf nama-paket.tar.bz2 


Catatan: Option xz pada baris pertama 
dan kedua untuk mengekstrak paket tar 
dan gzip. Option xj pada baris ketiga 
untuk paket yang dikompres dengan 


3 ana 


direktori kerja, meskipun Anda 


| ke Lacaton (ET Er TanWegronfacoreadfne Solar Da7 2. 


dapat mengekstrak langsung dari 


| 2 Mandrakason 4 MandrataStore “ Mandrakstspen PE3 Manaratason, REI New, PER Sotwars PE Programming PZ3 Window Manage, 


direktori CD. 

Cara mudah mengekstrak 
bagi pemula adalah 
menggunakan file manager di 
KDE atau GNOME. Anda tinggal 
klik nama paket. Lihat contoh 
Kogueror di KDE sedang 
mengekstrak file Acrobat Reader 


dari CD /InfoLINUX edisi April Emo Ga Enntad 
& Gambar 1. Kongueror KDE Mengekstrak Tarball 


2002 (Gambar 1). 


www.infolinux.web.id 


TK - 
“ 0jasmstssar: 8,9 MB Gzipped Tar Archive 15/02/2003 14:27 r--r—r— root 


Size File Type Modified Permissions Owner 


Modified Permissiont 


20,9 KB English Text 1/07/2002 22:34 T-XT-XT-X 
13,3 KB software installation instructions 1/07/2002 22109 T-Xr-Xr-x 
82/07/2002 21:00 TWXTWXT-x 


23/01/2002 20:35 TWXIWXT-X 


10/07/2002 19210 TW-IW-T—— 4 


an — — —. sa 8 
—w oo 2 


bzip2. Opsi v untuk menampilkan proses 

ekstraksi, dan option f untuk menunjuk 

sebuah nama file (nama-paket.tgz). 

Semua perintah tar di atas akan 

menghasilkan file ekstrak di bawah 

direktori kerja saat ini (current directory). 
Perintah tar ini punya banyak opsi. 

Sebaiknya Anda jalankan dengan opsi t 

(hanya untuk tes atau melihat isi file 

tarball) sebelum x (mengekstrak). Contoh 

berikut untuk melihat isi file tarball 

Acrobat Reader dari CD /nfoLINUX edisi 

April 2002. Acrobat Reader adalah 

program untuk membaca file berbentuk 

PDF (Portable Document Format). 

mount /mnt/cdrom 

cd /mnt/cdrom/acroread 

tar tzf linux-506.tar.gz 

| 

.IINSTALL 

.IREADME 

.ILICREAD.TXT 

-ILINUXRDR.TAR 

.ICOMMON.TAR 


Perintah tar tzf menunjukkan bahwa 
hasil ekstrak tidak membuat direktori 
baru, sehingga dapat membingungkan. 
Tambahan opsi -C /tmp/acroread akan 
menyimpan hasil ekstraksi di bawah 
direktori /tmp/acroread. Contoh, kita 
ingin mengekstrak file tarball Acrobat 
Reader ke direktori /tmp/acroread. 
mkdir /tmp/acroread/ 
tar xzvf linux-506.tar.gz -C /tmp/acroread 
Is /tmp/acroread 
INSTALL 
README 
LICREAD.TXT 
LINUXRDR.TAR 
COMMON.TAR 


Catatan: Ada paket program yang 
tersedia dalam format binari tunggal, 
misalnya beberapa paket Java di CD 
InfoLINUX April 2003, j2sdk-1.4.1-01- 
linux-i586-gcc2.95.bin. Paket seperti ini 
berupa file yang dapat mengekstrak dan 
menginstalasi sendiri (se/f-extracting and 
installing executables). 


Menginstalasi paket 
Jika Anda telah memiliki paket program 
versi sebelumnya, buat back up file-file 


InroLINUX Menu Utama 


penting. Misalnya, Anda ingin 
menginstalasi Netscape versi 
terbaru. Sebelum meng-uninstall 
versi sebelumnya, copy file 
bookmarks.html yang ada di 
direktori .netscape ke direktori lain. 

Sebelum melakukan instalasi, 
misalnya Acrobat Reader, baca isi 
file README lalu baca isi file 
INSTALL. File README berisi 
petunjuk instalasi dan cara 
menggunakannya. File INSTALL 
berisi script atau program untuk 
melakukan instalasi. 


Untuk menginstalasi program, 


Anda harus bekerja sebagai root, misalnya 


dengan menjalankan perintah “su” jika 
saat ini Anda masih login sebagai user 
biasa. Langkah-langkah berikut menggam- 
barkan proses instalasi Acrobat Reader: 
1. Ekstrak file tarball ke direktori /tmp/ 

acroread (lihat contoh sebelumnya), 

lalu jalankan su. 

$ su 

password: 

# cd /tmp/acroread 

# INSTALL 


2. Tekan tombol Ispacel untuk membaca 


atau melewati tampilan lisensi, lali 
ketik “accept” sebagai tanda setuju. 


3. Jawab pertanyaan yang muncul atau 


tekan Ienterl jika setuju dengan 
jawaban yang disodorkan. Misalnya, 
Acrobat Reader akan diinstalasi di 
direktori /usr/local/Acrobat5. Jika 
direktori tersebut belum ada, Anda 
diminta menjawab "y” atau langsung 
(enter) untuk mulai instalasi. 


4. Buat shortcut atau soft-link (ln -s) file 


script untuk menjalankan program ini 
ke direktori /usr/bin agar langsung 
dapat dijalankan tanpa menuliskan 
PATH-nya. 

# In -s /usr/local/Acrobat5/bin/acroread / 
usr/bin/ 


5. Coba jalankan program dengan 


mengetikkan di terminal yang ada di 
desktop (Acrobat Reader harus 
dijalankan dari X Window). Klik 
“Accept” lalu buka file PDF. Sebagai 
contoh, Acrobat Reader membuka file 
PDF yang dibuat oleh bagian layout 


www.infolinux.web.id 


pan kompilasi dan instalasi 
dari source 


& Gambar 2. Acrobat Reader membuka file PDF 


InfoLINUX, seperti terlihat dalam 
Gambar 2. 

# acroread & (sebagai root) 

$ acroread & (sebagai user biasa) 


6. Untuk menghemat ruang harddisk, 
hapus file-file hasil esktrak. 
# cd /tmp 
# rm -fr acroread 


Menjalankan program 
Jika file binari tidak dapat dieksekusi, 
bisa jadi karena belum ada permisi “x" 
terhadap file tersebut. Sebagai contoh, 
jalankan perintah ini agar semua user bisa 
menjalankan Acrobat Reader. 

# chmod a--x /usr/local/Acrobat5/bin/ 
acroread 


Biasanya, proses instalasi dari tarball 
atau bukan RPM, tidak meletakkan file 
binari (executable) ke direktori PATH 
standar (/bin, /usr/bin, dan /usr/local/bin). 
Dalam contoh Acrobat Reader, file binari 
acroread berada pada /usr/local/Acrobat5/ 
bin. Selain dengan cara membuat soft- 
link, Anda juga dapat menjalankan dengan 
menuliskan PATH secara lengkap. 
$ /usr/local/Acrobat5/bin/acroread & 


Cara seperti ini kadang kurang 
menyenangkan untuk pengguna awam. 
Mandrake menyediakan Menudrake 
untuk meletakkan program ini ke dalam 
menunya. KDE juga memiliki cara yang 
mudah untuk membuat ikon di desktop 
untuk menjalankan program. 4 


Sumber: 
http://www.mandrakeuser.org/docs/basics/bnorpm.html 


InroLINUX MEI 2003 4I 


InroLINUX Menu Utama 


DPKG dan APT 


Distro yang satu ini mungkin kurang populer di negara kita. Akan 
tetapi, packet management yang dimiliki dan digunakan oleh 
distro ini pantas diberikan acungan jempol. 


Kita akan membahas sekilas bagaimana 
struktur paket deb sampai kepada 
berbagai frontend yang digunakan 
untuk memanipulasi paket tersebut. 
Tidak ketinggalan, bagi Anda yang 
senang mencoba-coba, kami sertakan 
pula cara penggunaan dan pembuatan 
paket debian. 

Setiap paket debian diberi nama file 
dengan ekstensi .deb. Sama seperti 
halnya packet management lain, 
sebuah software dapat dipisahkan 
menjadi beberapa paket. Hal ini 
dimaksudkan agar pengguna tidak perlu 
menginstalasi keseluruhan software 
hanya untuk menggunakan program 
tersebut. Format file .deb yang 
digunakan saat ini telah digunakan 
sejak Debian versi 0.93. 

Sederhananya, paket debian adalah 
sebuah archive ar dengan magic 
number !karch». Isi paket debian 
dapat dibuka dengan mudah apabila 
Anda memiliki ar, yang merupakan 
standar di setiap distro. Dapat lebih 
mudah dibuka lagi apalagi Midnight 
Commander Anda dikonfigur untuk 
mampu membaca format .deb. Enter 
saja di atas nama file-nya, dan seluruh 
isinya akan kelihatan dengan 
gamblang. 

Mari sejenak melihat isi sebuah 
paket debian untuk program gzip, 
sebuah tool kompresi. Pada debian 
3.0rO untuk arsitektur i386, nama 
filenya adalah gzip 1.3.2-3 i386.deb. 
Berikut ini adalah isi dari level pertama 
direktorinya: 

#CONTENTS 
#DEBIAN 
-INFO 
-INSTALL 


Direktori CONTENTS berisikan isi 
fisik file sistem yang akan di-copy-kan 
begitu paket ini diinstalasi. Sedangkan 
direktori DEBIAN berisikan hal-hal yang 
dibutuhkan dalam pemrosesan isi paket. 


42 InroLINUX MEI 2003 


Kita akan melihat secara mendetail isi 
direktori ini. 

Kita memasuki direktori DEBIAN. 
Pada paket gzip kita akan menemukan 
lima buah file, yaitu control. md5sums, 
postinst, preinst dan prerm. Lantas 
apakah kegunaan dari masing-masing 
file tersebut? 

Melangkah lebih lanjut, kita akan 
melihat isi dari file control. File ini akan 
mengontrol tindakan yang akan 
dikenakan terhadap paket ini. Bisa 
dikatakan, file ini adalah jantung dari 
sebuah paket. Dari isi file ini, kita akan 
mendapatkan nama paket, prioritas, 
section, installed size, maintainer, 
arsitektur, versi, ketergantungan akan 
paket lain, dan deskripsi singkat. Mari 
kita intip isi dari file control untuk paket 
gzip. 

Package: gzip 

Version: 1.3.2-3 

Section: base 

Priority: reguired 

Architecture: i386 

Essential: yes 

Pre-Depends: libc6 (» — 2.2.4-4) 
Depends: debianutils (» -— 1.6) 
Installed-Size: 192 

Maintainer: Bdale Garbee « bdale@gag.com» 
Description: The GNU compression utility. 

This is the standard GNU file compression 

utility, which is also the default 

compression tool for Debian. It typically 
operates on files with names 

ending in '.gz'. 


This package can also decompress '.Z' 
files created with 'compress'. 


Keluar sementara dari file control, kita 
akan melihat kegunaan dari file 
md5sums. File ini berisikan daftar dari 
md5sum dari setiap file yang akan di- 
copy-kan ke file sistem. 

File postinst, preinst, dan prerm lain 
lagi. Mereka merupakan bagian dari 
himpunan script yang akan dijalankan 


www.infolinux.web.id 


sesuai dengan nama script masing- 
masing. 

Script preinst akan berjalan sebelum 
isi paket tersebut diuraikan dari 
paketnya. Umumnya, fungsi script ini 
adalah menghentikan servis yang 
sedang berjalan, terutama apabila 
upgrade sedang dilakukan. 

Script postinst akan berjalan setelah 
isi paket diuraikan. Umumnya file ini 
bertugas untuk menyusun nilai-nilai 
yang dibutuhkan untuk file konfigurasi. 
Singkat kata, script ini bertugas untuk 
menyempurnakan instalasi suatu paket. 

Script prerm dan postrm lain lagi. 
Script prerm dijalankan sebelum 
penghapusan file yang diasosiasikan 
pada paket debian, sementara script 
postrm dijalankan untuk memodifikasi 
link atau file lain yang berhubungan 
dengan paket tersebut. 

Paket debian disusun dengan 
sedemikian rupa sehingga pemrosesan 
suatu paket tidak akan berakibat tidak 
baik pada sistem yang sedang berjalan. 
Sejenak, alihkan perhatian Anda kembali 
kepada file control. 

Pada file control, kita akan melihat 
field Section. Field section dibutuhkan 
karena pada Debian 3.0rO saja, jumlah 
paket telah mencapai angka di atas 
8000 paket. Section-section yang ada, 
di antaranya admin, base, devel, doc, 
editors, games, graphics, interpreters, 
libs, mail, math, misc, net, news, non- 
US, oldlibs, otherosfs, science, shells, 
sound, tex, text, utils, web, dan x17. 
Masing-masing isi dari section tersebut 
dapat di browse di http:// 
packages.debian.org/. 

Kembali ke file control, rasa-rasanya 
field priority (prioritas) cukup menarik 
perhatian. Paket-paket debian umumnya 
dapat dibagi dalam prioritasnya pula. 
Terdapat lima tingkat kepentingan yaitu: 
@ reguired. Paket yang memiliki tingkat 

kepentingan ini sangat dibutuhkan 

oleh sistem yang berjalan aktif dan 
produktif. Penghapusan paket 
dengan prioritas ini bisa berujung 
pada tidak bekerjanya sistem. 

@ /mportant. Paket yang memiliki tingkat 
kepentingan ini seharusnya terdapat 
pada sistem GNU/Linux yang umum. 


@ Standard. Paket dengan tingkat 
kepentingan ini umumnya dapat 
dengan mudah ditemukan pada 
sistem GNU/Linux normal. 

@ Optional. Paket ini memiliki tingkat 
kepentingan yang cukup rendah, 
akan tetapi umumnya dapat 
meningkatkan kepuasan 
menggunakan GNU/Linux apabila 
diinstalasi. Contohnya adalah X. 

@ Extra. Paket dengan tingkat kepen- 
tingan seperti ini cukup jarang dite- 
mukan. Umumnya karena tidak cocok 
untuk tingkat kepentingan lainnya. 


Mari kembali melongok kepada 
jantung paket, file control. Field 
Depends menunjukkan bahwa paket 
gzip tergantung pada paket lainnya. 
Selain depends, paket debian juga 
mengenal recommends, suggests, 
conflicts, replaces, provides. A 
Recommends B berarti sang packet 
maintainer berpendapat bahwa 
umumnya pengguna sebaiknya 
menginstalasi B selain A. Kondisi A 
suggesis B tercapai karena umumnya 
paket B dapat meningkatkan kinerja 
paket A. Sementara kondisi A conflicts 
B terjadi apabila paket A tidak akan 
diinstalasi apabila terdapat paket B 
pada sistem. A replaces B 
menunjukkan bahwa instalasi paket A 
akan menggantikan paket B yang telah 
terinstalasi. Sementara A provides B 
menyatakan bahwa paket A telah 
berisikan fungsionalitas paket B. 

Kembali ke permasalahan awal 
tentang sulitnya instalasi program, 
Debian GNU/Linux ingin meyakinkan 
bahwa penggunanya akan benar-benar 
mendapatkan apa yang diinginkan tanpa 
mengorbankan sistem yang sedang 
berjalan. Walaupun untuk itu, sang 
maintainer junior harus mati-matian 
membaca Debian Packaging Manual. 
Tidak salah kalau Debian mengklaim 
dirinya memiliki sistem pemaketan yang 
terbaik, secara praktikal. 

Semua kerumitan tersebut seakan 
berkurang oleh program dpkg dan 
semakin tidak terasa apabila APT turut 
serta. Dengan nama file gzip 1.3.2- 

3 i386.deb, berikut ini kita akan 


InroLINUX Menu Utama 


melihat sekilas cara penggunaan 
program dpkg. 
dpkg -i Xpackage.deb » 
Melakukan instalasi untuk sebuah 
paket debian 
dpkg -c Xpackage.deb » 
Menampilkan isi dari suatu paket debian 
dpkg -I Xpackage.deb» 
Menampilkan informasi dari suatu 
paket debian 
dpkg -r X package » 
Menghapus paket yang telah terinstalasi 
dpkg -P « package» 
Melakukan purge dari paket yang 
telah terinstalasi. Beda antara 
menghapus dan melakukan purge 
adalah ketika menghapus paket 
hanya akan menyebabkan data dan 
program terhapus, sementara purge 
akan menyebabkan keseluruhan isi 
paket terhapus, termasuk file 
konfigurasinya. Dengan demikian, 
ketika Anda ingin melakukan 
penghapusan yang bersih, gunakan 
selalu opsi untuk melakukan purge. 
dpkg -L «package» 
Mendaftar file yang terinstalasi dari 
paket debian. 
dpkg-s «package» 
Menampilkan informasi dari suatu 
paket yang terinstalasi. 
dpkg-reconfigure « package » 
Melakukan konfigurasi ulang suatu 
paket, apabila paket tersebut 
menggunakan debconf, yang 
menyediakan antar muka konfigurasi 
yang konsisten untuk instalasi paket. 


Dalam artian, opsi -i yang berguna 
untuk melakukan instalasi paket 
memerlukan kehadiran paket debian 
tersebut di file sistem dalam wujud file 
berekstensi .deb. 

Lantas, bagaimana kalau Anda ingin 
melakukan instalasi suatu paket 
sementara informasi satu-satunya yang 
Anda miliki hanya nama paket 
tersebut? Anda lupa segalanya, 
termasuk nama file paket debian yang 
termasuk panjang. Dpkg sendiri pun 
tidak bisa bertanggung jawab penuh 
untuk melakukan instalasi otomatis 
paket-paket yang dibutuhkan oleh 
paket yang ingin diinstalasi. Barangkali 
Anda akan bertanya di mana letak 
kehebatan sebuah dpkg. 

Untuk mengatasi segala permasa- 
lahan, APT pun diperkenalkan. APT 
singkatan dari Anvanced Package Tool 
yang akan memaksimalkan kinerja dari 
dpkg. Untuk melakukan instalasi suatu 
paket, informasi yang Anda butuhkan 
hanyalah nama paket tersebut. Bahwa 
paket tersebut memerlukan 100 paket 
lainnya, biarkan APT yang 
menginstalasinya untuk Anda. 
Lokasinya pun akan diberitahukan oleh 
APT. APT akan meminta nomor CD di 
mana suatu paket tersimpan dan akan 
mencari secara otomatis apabila lokasi 
paket adalah di Internet. 

Bicara soal lokasi, APT bekerja 
dengan membaca /etc/apt/sources.list. 
Dalam artian, Anda harus menentukan 
lokasi suatu paket. APT tidak bekerja 


Elle Edit View Terminal 


Sejenak, 
walaupun paket 
debian telah 
dibuat dengan 
hati-hati, 
penggunaan 
program dpkg 
terkesan sama 
dengan packet 
management 
lain seperti rpm 
yang 
(umumnya) 
berorientasi 
pada file paket 
itu sendiri. 


www.infolinux.web.id 


Terminal -axX 
Go Hell 


& Mempermudah manajemen paket debian dengan aptitude 


InroLINUX MEI 2003 43 


InoLINUX Menu Utama 


dengan file paket debian. Umum- 
nya, apabila Anda melakukan 
instalasi dari CD-ROM, maka 
sources.list Anda akan berisikan 
daftar CD-ROM-CD-ROM. Anda 
bisa menambahkan atau mengu- 
rangi isi dari sources.list meng- 
gunakan teks editor standar. 
APT sendiri adalah sekumpulan 
tool. Umumnya Anda akan 
membutuhkan apt-get, yang sudah 
memiliki tanggung jawab instalasi 
dan penghapusan paket. Bagi Anda 
yang bekerja dengan CD-ROM, 
pastikan apt-cdrom juga terinstalasi. 
Berikut ini adalah beberapa cara 
penggunaan apt-get: 
apt-get install vim 
Melakukan instalasi paket vim 
(dan paket yang dibutuhkan oleh 
vim) 

apt-get remove vim 
Menghapus paket vim 

apt-get —purge remove vim 
Menghapus vim dan 
konfigurasinya 

apt-get update 
Memperbarui package list. 
Lakukan perintah ini setiap kali 
Anda mengubah sources.list 

apt-get upgrade 
Melakukan upgrade pada sistem. 
Apabila terdapat versi baru, maka 
secara default, apt-get akan 
melakukan upgrade. 


Semua perintah tersebut dapat 
diberikan di direktori mana saja. APT 
tidak bekerja dengan file paket 
debian. Perintah tersebut masih 
cukup merepotkan bagi Anda? Install 
aptitude, synaptic, KPackage, atau 
gnome-apt dan semua manajemen 
paket dapat dilakukan menggunakan 
program-program tersebut. 
Manajemen paket semudah klik 
tombol mouse. 

Mungkin Anda akan bertanya. 
Haruskah saya menggunakan Debian 
untuk mendapatkan kemampuan 
APT? Jawabannya adalah Tidak. 
APT telah di-port ke berbagai distro, 
diantaranya Conectiva dan 
Mandrake.A 


44 InroLINUX MEI 2003 


Instalasi dari Source Code 


Instalasi paket binari memang mudah, namun tidak selalu sesuai 
dengan sistem sehingga program tidak bekerja optimal. Kadang, 
paket yang akan diinstalasi hanya tersedia dalam bentuk source. 
Solusi terbaik untuk itu semua adalah kompilasi. 


Anda tidak harus menguasai bahasa 
pemrograman kalau hanya ingin mengom- 
pilasi paket. Jika saat instalasi sistem 
Linux kita menginstalasi paket-paket untuk 
development dan /ibrary-library-nya, tidak 
akan ada kesulitan yang besar untuk 
mengompilasi dan menginstalasi paket- 
paket source code. Kesulitan-kesulitan 
yang timbul juga bisa diselesaikan jika kita 
mempunyai sedikit modal kesabaran dan 
kemauan untuk belajar. 

Untuk mempermudah pembahasan, 
saya akan memakai proses instalasi dari 
kode sumber paket web server Apache. 


Kebutuhan sistem 

Apa yang diperlukan untuk menjalankan 
proses kompilasi dan instalasi? Tentu 
saja yang pertama adalah kompiler C/ 
C-#- karena source code ditulis dengan 
bahasa ini. Dalam distribusi Linux, 
kompiler bahasa C/C # 4 yang dipakai 
adalah kompiler GNU C/C # #-. Untuk 
memeriksa apakah kompiler ini sudah 
terinstalasi, jalankan perintah ini: 

$ whereis gcc 


Jika hasil perintah ini kira-kira sebagai 
berikut: 
gcc: /usr/bin/gcc /usr/share/man/man1/ 
gcc.1.gz 


maka Anda boleh senang karena 
kompiler gcc sudah terinstalasi. 

Paket-paket software seperti tar, gzip- 
gunzip, dan bunzip2 sangat diperlukan 
untuk proses penguraian file kode 
sumber. Software lain yang dibutuhkan 
adalah file-file library dan header (termasuk 
kernel-header). Paket selengkapnya apa 
saja yang dibutuhkan tergantung pada 
software yang akan diinstalasi. Jadi akan 
sangat bervariasi. Dan biasanya kesulitan 
yang paling sering terjadi adalah karena 
tidak adanya file-file ini. 

Yang terakhir, software yang 
diperlukan adalah paket automake, 


www.infolinux.web.id 


autoconf, dan make. Dua paket pertama 
dipakai untuk menghasilkan Makefile. 
Sedangkan program make menggunakan 
Makefile untuk melakukan kompilasi. 


Download dan baca 
dokumentasi 

Baik, karena kita akan mencoba 
mengompilasi Apache, download dulu 
file software dari http://httpd.apache.org. 
File ini biasanya dalam format 
namafile.tar.gz. Jika paket yang 
didapatkan dengan ekstensi tar.gz atau 
.tgz, maka Anda harus mengurai paket 
tersebut dengan program tar dan gunzip. 
$ tar -xzvf apache 1.3.27.tar.gz 


Dengan perintah ini program gunzip 
akan dijalankan oleh program tar secara 
otomatis. File apache 1.3.27.tar.gz akan 
diurai menjadi struktur direktori dan file 
dalam direktori apache 1.3.27. Proses 
seperti ini hampir seragam untuk 
software yang lain. Karena 
kecenderungan pemaketan source code 
dengan format yang sama, mengikuti 
kebiasaaan Free Software Foundation 
dengan proyek GNU-nya. 

Tapi jika suatu saat Anda 
mendapatkan paket dalam bentuk 
tar.bz2, maka Anda memerlukan paket 
software bunzip2. 
$ tar -xjvf nama paket.tar.bz2 


Kedua format paket tersebut, tar.gz 
dan tar.bz2 hanya berbeda dalam proses 
kompresi saja. 

Setelah kita uraikan paket software, 
tugas pertama adalah membaca 
dokumentasi yang disertakan pada setiap 
kode sumber. File-file penting yang harus 
dibaca adalah README, INSTALL, 
CHANGES, FAO, dan kalau Anda peduli 
baca juga file LICENSE atau COPYING. 
Untuk program-program open source 
kedua file ini biasanya berisi GNU General 
Public Licence atau yang sepadan. 


Konfigurasi, kompilasi, dan 
instalasi 

Langkah pertama proses kompilasi adalah 
konfigurasi atau persiapan kompilasi. 
Pada umumnya source code mempunyai 
skrip yang bernama configure untuk 
menjalankan proses pengecekan 
kebutuhan library. Selain itu, skrip ini 
juga berfungsi untuk mengatur 
konfigurasi hasil file binary yang akan 
kita kompilasi. Misalnya, letak file hasil 
kompilasi dan sebagainya. Dan ini juga 
bergantung pada software yang akan 
dikompilasi. Untuk melihat daftar option 
(opsi) yang bisa dipakai, jalankan 
perintah berikut. 

$ .Iconfigure —help 


Option umum yang ada biasanya: 

@ —prefix —PREFIX, menunjukkan letak 
file-file yang tidak bergantung kepada 
arsitektur. 

@ —sysconfdir -DIR, direktori di mana 
akan diletakkan konfigurasi dari 
program yang akan dikompilasi. 

@ —mandir—DIR, direktori di mana akan 
diletakkan online manual. 

@ —bindir-DIR, menentukan direktori 
dimana akan diletakkan program- 
pogram yang boleh diakses oleh user 
biasa. 

@ —sbindir -DIR, menentukan direktori 
di mana akan diletakkan program- 
pogram yang hanya boleh diakses 
oleh administrator. 


Kembali ke contoh kita. Jalankan skrip 
configure. 
$ cd apache 1.3.27 
$ .Iconfigure 
Configuring for Apache, Version 1.3.27 
# Warning: Configuring Apache with default 
settings. 
# This is probably not what you really want. 
# Please read the README.configure and 
INSTALL files 
4 first or at least run './configure —help' for 
4 a compact summary of available options. 
4 using installation path layout: Apache 
(config.layout) 
Creating Makefile 
Creating Configuration.apaci in src 
Creating Makefile in src 
# configured for Linux platform 


InroLINUX Menu Utama 


# setting C compiler to gcc 

# setting C pre-processor to gcc -E 

# checking for system header files 

# adding selected modules 

# using system Expat 

# checking sizeof various data types 

# doing sanity check on compiler and options 
Creating Makefile in src/support 
Creating Makefile in src/regex 
Creating Makefile in src/os/unix 
Creating Makefile in src/ap 
Creating Makefile in src/main 
Creating Makefile in src/modules/standard 


Kalau sampai tahap ini tidak ada 
masalah, maka Anda sudah setengah 
jalan. Tapi jika dalam proses ini ada 
pesan-pesan kesalahan atau peringatan, 
Anda harus menyelesaikannya terlebih 
dahulu. Sumber utama pesan-pesan 
tersebut adalah kurangnya library dan 
file-file header. Dan masalah ini harus 
diselesaikan per kasus karena sangat 
bervariasi. 

Setelah proses konfigurasi selesai 
tanpa kesalahan, kompilasi siap dimulai 
dengan perintah make. 
$ make 


Tergantung kecepatan prosesor Anda, 
proses ini memakan waktu yang cepat 
jika Anda memakai generasi komputer 
yang baru. Tapi jika Anda memakai 
prosesor generasi lama, maka silakan 
ditinggal untuk break atau makan dahulu. 

Langkah terakhir adalah proses 
instalasinya sendiri, “make install”, dan 
pembersihannya, “make clean”. Anda 
harus login sebagai user root agar bisa 
menjalankan proses instalasi, karena 
biasanya proses ini akan menyalin file-file 
ke lokasi yang hanya boleh diakses oleh 
root. 
$ su 
# make install 
# make clean 


Uninstall atau menghapus paket 

Untuk mengetahui file-file apa saja 
yang diinstalasi ke dalam sistem, bisa 
kita bandingkan perubahan yang terjadi 
sebelum dan setelah proses instalasi 
dilakukan. Jalankan perintah ini sebelum 
menjalankan make install. 


www.infolinux.web.id 


# find /" 5 file.awal 


Jalankan perintah serupa setelah make 
install. 
# find /“ » file.akhir 


Bandingkan kedua file tersebut untuk 
mengetahui daftar file yang diinstalasi ke 
dalam sistem. Jadi jika ingin menghapus 
file-file software dari sistem, Anda bisa 
menghapus file-file yang ada dalam 
daftar tersebut. Berikut perintah untuk 
mengetahui file-file apa saja yang 
diinstalasi. 

# diff file.awal file.akhir » file.diff 


Tentu saja dalam file.diff ini ada file- 
file lain yang tidak termasuk file yang 
diinstalasi oleh paket terakhir, tapi Anda 
akan segera tahu mana yang termasuk 
file yang diinstalasi dan mana yang 
bukan setelah melihat isi file-nya. 

Jika paket source diinstalasi dengan 
perintah “make install", Anda dapat 
meng-uninstall-nya dengan lebih dahulu 
masuk ke direktori yang ada file Makefile, 
lalu menjalankan perintah berikut: 

# make uninstall 


Gagal karena masalah 
library 

Masalah yang biasa muncul dalam 
proses “configure” dan “make” adalah 
tidak adanya suatu library (lib). Jalankan 
“make distclean” untuk menghapus efek 
dari “configure” dan “make” yang 
gagal, lalu instalasi library yang 
dibutuhkan. Jika perintah “make 
distclean” tidak berhasil membersihkan 
direktori source, jalankan perintah 
berikut: 

$ make clean && rm config.cache 


Jika dalam proses instalasi suatu 
paket menempatkan library dalam 
sebuah direktori, misalnya /usr/local/lib, 
Anda harus menuliskan nama direktori 
ini ke dalam file /etc/ld.so.conf, lalu 
menjalan perintah Idconfig (sebagai 
root). 

# Idconfig 


Ulangi perintah configure dan make, 
hingga tidak ada lagi pesan kesalahan.& 


InroLINUX MEI 2003 45 


InroLINUX Bisnis 


Sumber Daya Manusia 
Linux itu Penting! 


Sudah banyak perusahaan atau konsultan yang fokus di dunia 
Linux. Tapi, apa iya Anda selalu menggantungkan kegiatan 
sehari-hari yang berkaitan dengan Linux kepada mereka? 
Singkatnya, Anda tetap membutuhkan sumber daya manusia 


yang bisa Linux. 


etelah mampir ke kantor untuk 

mengambil peralatan “perang” 

seorang jurnalis, Redaksi 
InfoLINUX pun langsung meluncur ke 
jalan Cipaku I No. 26, Jakarta, markas 
PT Mailkita Perdana berada. Beruntung, 
perjalanan dari Kramat menuju wilayah 
Blok S Jakarta Selatan tidak terhadang 
oleh macetnya kota Jakarta. Setelah 
menunggu beberapa menit, Redaksi 
pun langsung bertemu dengan Staf TI 
PT Mailkita Perdana, Rahayu Setyo 
Astuti ditemani System Administrator 
PT Mailkita Perdana, Faris. 

Ketika Yayuk, begitu panggilan 
Rahayu Setyo Astuti, bergabung 
dengan Mailkita, tahun 2001, Mailkita 
sudah menggunakan Linux. “Ketika 
saya bergabung dengan Mailkita.com, 
di sini sudah menggunakan Linux," 
kata Yayuk. Kemudian ketika ditanya 
kenapa memilih Linux? Karena ke 
depan, menurut Yayuk, Linux akan 
menjadi yang terbaik. Yayuk juga 
merasa bahwa Linux itu fleksibel. 


Mengapa Linux? 

Beribu alasan dapat diungkapkan orang 
manakala ditanya mengapa 
menggunakan Linux? Dan itu sah-sah 
saja. Salah satu alasan mengapa 
Mailkita.com menggunakan Linux salah 
satunya adalah gratis. “Alasan utama 
yang boleh dibilang klise adalah 
gratis,” jelas Faris. Meskipun 
sebenarnya, pengertian free yang ada 
di Linux sendiri bukan berarti gratis. 
Sayangnya, pengertian free yang 
berarti gratis sudah cukup mendarah 
daging di kepala sebagian besar 


46  InroLINUX MEI 2003 


masyarakat Indonesia, itu juga diakui 
Faris. 

Tidak hanya gratis yang ditawarkan 
Linux. Untuk alasan kedua, Faris 
mengatakan reliable merupakan alasan 
kedua mengapa menggunakan Linux. 
Dan itu didapat bukan dari asal tebak 
atau ikut-ikutan orang. Faris mengaku 
Linux reliable, dan itu hasil 
pengalamannya menggunakan Linux. 

Kelebihan lain yang dirasakan oleh 
Mailkita.com menurut Faris dengan 
penggunaan Linux di Mailkita.com 
mereka mengaku dapat mengurangi 
pengeluaran biaya untuk upgrade, 
update, dan lainnya. Dan hal itu memang 
benar dilakukan oleh sistem operasi di 
luar Linux. Padahal, kalau mau jujur kali 
pertama menggunakan sistem operasi 
yang bersangkutan saja sudah harus 
bayar lisensi, bayar instalasi, dan bayar- 
bayar yang lainnya. Selain itu, Linux juga 
cocok dalam menjalankan aplikasi-aplikasi 
“berat” yang ada dan berjalan di 
Mailkita.com. Bayangkan saja, pengguna 
yang terdaftar di Mailkita kini sudah 
berjumlah 80.000 pengguna (khusus e- 
mail— Red.) 

Linux memang dikenal kuat di 
lingkungan server. Tetapi, kini sudah 
banyak distribusi Linux yang ada, 
mengembangkannya untuk lingkungan 
desktop. Kuatnya penggunaan Linux di 
lingkungan server juga sudah 
dibuktikan Mailkita.com. Salah satu 
contoh konkretnya adalah Mailkita.com 
menggunakan Linux untuk web server, 
e-mail server, dan server hosting. 

Bahkan ke depan dan sekarang 
tengah dikembangkan, Mailkita.com 


www.infolinux.web.id 


8 
| 
- 
| 


& Komputer jangkrik juga stabil 
menjalankan Linux 


akan membangun sebuah server back 
up yang berbasis Linux. Bahkan, 
Yayuk secara pribadi memiliki keinginan 
penggunaan Linux di seluruh lini 
Mailkita. Meskipun dalam kenyataan- 
nya sekarang, penggunaan Linux masih 
sebatas sistem dan lingkungan TI saja. 


Vendor Linux 

Mailkita.com menggunakan distribusi 
RedHat dengan versi 6.2. Sejak kali 
pertama implementasi Linux dijalankan 
di Mailkita.com, RedHat 6.2 masih 
betah bersemayam dalam mesin yang 
ada. Seperti diakui Faris bahwa RedHat 
6.2 sudah berjalan di Mailkita.com 
sejak tahun 2000. Dan kalau mau 
jujur, staf TI yang ada di Mailkita.com 
sebenarnya ingin meng-upgrade sistem 
yang ada. Tetapi, keinginan itu sampai 
detik ini belum kesampaian. Dalam arti, 
ada kekhawatiran ketika sistem yang 
ada dimatikan, maka akan mengganggu 
aktivitas para penggunanya. 

Untuk sementara, mereka hanya 
melakukan update kernel yang ada. 
Tetapi satu yang bisa dipastikan, 
menurut Faris, Mailkita.com akan 
melakukan hal itu (upgrade sistem — 
Red.), ketika server back up sudah 
berjalan. Mereka rencananya akan 
menggunakan RedHat 7.3 untuk 
sistem yang baru. Lingkungan TI di 


Heriyadi 


InroLINUX Bisnis 


Mailkita.com sendiri menggunakan 
RedHat 7.3. 

Keberadaan Trabas di Mailkita.com 
sebagai vendor. Mailkita.com 
menggunakan solusi sistem e-mail yang 
dibuat Trabas. IMAP POP3 System 
merupakan solusi sistem e-mail yang 
ditawarkan Trabas ke Mailkita.com. 
IMAP POP3 System itu sendiri menggu- 
nakan Cirrus IMAP dan SendMail. 

User management yang ada dalam 
sistem merupakan modifikasi yang 
telah dilakukan Trabas. Dengan 
demikian, Mailkita.com tidak akan 
kesulitan melakukan konfigurasi pada 
sistem e-mail yang ada. Karena aplikasi 
atau sistem e-mail itu berbasis web. 

Ketika ditanya apakah ada alasan 
tertentu mengapa Mailkita.com 
menggunakan Trabas, Yayuk 
mengatakan itu kemauan pemilik 
Mailkita.com. “Kita tidak tahu informasi 
apakah pada waktu itu ada perusahaan 
yang memberikan solusi Linux selain 
Trabas. Karena kebetulan kita bukan 
orang TI pertama yang ada di 
Mailkita.com,” tambah Yayuk. 


Kendala-kendala 
Pengembangan Linux kali pertama di 
Mailkita.com langsung merambah ke 
lingkungan e-mail server. Bentuk solusi 
yang diinginkan Mailkita.com dari 
Trabas waktu itu, yaitu sistem e-mail 
plus tempat penyimpanannya (server). 
“Trabas kasih solusi dan kita pakai 
solusi itu,” kata Faris. Jadi, 
Mailkita.com tidak perlu lagi memikirkan 
tempat bersemayam dari sistem e-mail 
yang dia beli. 

Belum banyaknya sumber daya 
manusia (SDM) di Indonesia yang 
menguasai Linux menjadi salah satu 
kendala Mailkita.com. “Kendala 
pengembangan Linux di Mailkita.com 
lebih disebabkan SDM. Karena, begitu 
implementasi sistem berbasis Linux, 
Mailkita.com belum memiliki SDM guna 
melakukan proses maintenance terhadap 
sistem yang ada,” jelas Faris. 
Sedangkan hal yang berkaitan dengan 
implementasi sistem, Faris mengaku 
berjalan mulus (tidak mengalami 
masalah —Red.). 


Bisnis di Linux 
Model bisnis di Linux 
memang unik. 
Artinya, ketika 
awalnya Anda 
menjalin kerja sama 
dengan perusahaan 
atau konsultan Linux 
hanya sebatas proses 
instalasi plus support 
selama 3 bulan 
misalnya, setelah 
waktu lewat dari 3 
bulan Anda bebas 
menentukan apakah 
akan terus 
menggunakan 
perusahaan atau 
konsultan pertama tadi atau tidak. 
Anda sama sekali tidak berkewajiban 
menggunakan perusahaan atau 
konsultan itu. 

Begitu juga model bisnis yang terjalin 
antara Mailkita.com dengan Trabas. 
Kerja sama itu sendiri sudah terjalin 
sejak tahun 2000. Kesepakatan antara 
Mailkita.com dengan Trabas, yang 
melakukan maintenance sistem adalah 
Trabas. Tetapi sekarang, pilihan proses 
maintenance ada di Mailkita.com, 
apakah akan melakukan maintenance 
sendiri atau tetap menggunakan Trabas. 
“Sampai saat ini pihak Trabas masih 
men-support kita,” tambah Faris. 

Fenomena lain yang ada di model 
bisnis Linux adalah proses maintenance 
sistem jarak jauh. Artinya, si 
perusahaan atau konsultan Linux yang 
ada tidak perlu cape-cape mendatangi 
kliennya hanya untuk meng-customize 
sistem misalnya. “Kalau masalah yang 
ada bisa diperbaiki dengan cara remote, 


Nan 
NN 


Heriyadi 


& Staf TI Mailkita.com, Rahayu Setyo Astuti 


Trabas tidak perlu datang ke kantor 
kami,” begitu kata Faris. Dan itu 
menunjukkan Anda sebagai klien 
memiliki beberapa opsi untuk proses 
maintenance. 

Penggunaan Linux memungkinkan 
Anda mengurangi biaya-biaya yang 
tidak perlu, seperti lisensi, pengem- 
bangan, dan maintenance. Menurut 
pengamatan Faris, Mailkita.com bisa 
menekan biaya maintenance untuk 
sistem yang berjalan. Bahkan ketika 
ditanya kalau dipersentasekan, berapa 
persen penghematan di Mailkita.com, 
Yayuk mengatakan penghematan itu 
bisa mencapai 5096 lebih. 

“Yang saya tahu, ketika kita 
memutuskan untuk mengembangkan 
sebuah sistem e-mail, kita mesti beli 
lagi software yang bersangkutan,” kata 
Yayuk yang mengilustrasikan 
penghematan yang bisa Anda dapatkan 
dari Linux. Lain halnya dengan Linux. 
Begitu Anda instalasi sistem Linux, di 


Sejarah Perusahaan 


PT Mailkita Perdana didirikan pada bulan April tahun 2000. Berawal dari portal 
untuk pendidikan dengan memberikan e-mail gratis ke seluruh sekolah di 
Indonesia dengan memberikan informasi melalui berita-berita yang ada. Saat ini 
kami sudah memperluas pelayanan kami kepada personal, company, dan 
organisasi sesuai dengan kebutuhan akan teknologi informasi. 


PT Mailkita Perdana memiliki sister company, yaitu ServerKita.com, Musikita.com, 
dan Bubu.com. Bidang atau layanan yang diberikan Bubu.com adalah desain 
web dan kini Mailkita.com bergerak di bidang Solusi TI. Solusi TI yang 
ditawarkan perusahaan milik Emil Abeng ini di antaranya desain web, web 
template, web hosting, mail hosting, dan solusi lainnya di bidang TI. 


www.infolinux.web.id 


InroLINUX MEI 2003 47 


InroLINUX Bisnis 


Heriyadi 


& Beginilah kegiatan sehari-hari di Mailkita.com 


sana Anda sudah bisa mendapatkan 
berbagai aplikasi tanpa harus 
mengeluarkan biaya. 

Mesin Netfinity 7100 yang berbasis 
Intel Xeon 700MHz, memori 1GB, dan 
tiga buah harddisk dengan kapasitas 
masing-masing 36 GB. Spesifikasi 
mesin itulah yang menampung 80.000 
pengguna Mailkita.com. Untuk 
spesifikasi server yang lain (web server 
dan server hosting), Mailkita.com 
menggunakan komputer jangkrik. 
Pentium III 600, memori 256MB, dan 
harddisk 40GB. 


SDM Mailkita 

Untuk mengetahui sejauh mana 
kapasitas bagian TI di Mailkita, kami 
akan memberikan sedikit ringkasannya 
buat Anda. Ringkasan ini diharapkan 
bisa memacu Anda yang masih belum 
yakin dengan apa yang namanya 
Linux. 

M Yayuk menamatkan pendidikan S1 
dari Budi Luhur tahun 1995. Alumni 
jurusan Teknik Informatika ini mulai 
berkenalan dengan Linux, bisa 
dikatakan berbarengan dengan mulai 
berkarir di Mailkita.com. Pada awalnya, 
perkenalan Yayuk dengan Linux hanya 
sebatas memasukkan data ke dalam 
server saja. Lama kelamaan secara 
otomatis, karena tuntutan pekerjaan di 
mana interaksi dengan Linux lebih 
banyak, Yayuk pun “dipaksa keadaan” 
untuk mempelajari si penguin itu. 


48 InroLINUX MEI 2003 


Dan salah 
satu yang 
memicu Yayuk 
agar bisa 
menguasai 
sistem yang ada 
di Mailkita.com, 
salah seorang 
system adminis- 
trator 
| Mailkita.com 
(kini sudah 
bekerja di tempat 
lain). “Find Out 
Your Self," 
begitu kata-kata 
yang dilontarkan 
sysadmin itu. 
Kata-kata itu, sampai sekarang masih 
diingat Yayuk, yang memacunya untuk 
tahu lebih jauh mengenai Linux. “Wah, 
saya mesti bisa nih,” gumam Yayuk 
ketika belum bisa mengoperasikan 
Linux. Akhirnya, Yayuk pun berusaha 
mencari informasi-informasinya di 
Internet dan belajar secara otodidak. 
Dan Yayuk mengaku baru bisa 
mengoperasikan Linux (otak-atik Linux) 
akhir tahun 2002 lalu. 

Karena kerja orang-orang TI di 
Mailkita.com berdasarkan kerja tim, 
maka Yayuk pun mesti membantu 
pekerjaan apa saja yang belum 
terselesaikan. “Kegiatan yang biasa saya 


lakukan di Mailkita.com sebatas 
membantu pekerjaan Faris. Ketika 
ditanya apakah dia suka ngoprek Linux, 
Yayuk mengatakan tidak pernah 
melakukannya. 


M Faris, alumni anggkatan 1996 Budi 
Luhur ini mengaku perkenalannya 
dengan Linux diawali dengan perkenalan 
terhadap Unix. Dan Unix sudah 
dikenalinya sejak tahun 1997. 
Distribusi pertama yang pernah dilihat 
Faris adalah SuSE. 

Pandangan pertama Faris terhadap 
SuSE membuatnya jatuh cinta. Faris 
pun menggunakan SuSE dan mulai 
melihat sistem yang ada. Faris mengaku 
dirinya hanya sebatas pengguna biasa 
(tidak ikut mengembangkan aplikasi 
Linux). Penggunaan Linux, seperti 
diakui Faris, mentok sampai tahun 
1999. 

Karena tuntutan pekerjaan pada 
tahun 1999, dia beralih menggunakan 
Windows NT. Tidak lama kemudian, 
Faris pun balik lagi berinteraksi dengan 
SuSE 8 di tahun 2001. Sampai seka- 
rang Faris mengaku masih mengguna- 
kan Linux, walaupun distribusi Linux 
yang dia pakai sekarang bukan SuSE 
melainkan RedHat. Menurut Faris 
ketertarikkannya dengan Unix ternyata 
membawanya mengenal Linux.A 
Heriyadi (heriyadi@infolinux.co.id) 


Bagan koneksi 

Internet di 

Mailkita.com 
Cisco 
Catalyst 


Netfinity 7100 
mail server 


serverkita.com 


Rakitan 


mailkita.co.id 


www.infolinux.web.id 


Tutorial garlic 


Visualisasi Molekul dengan garlic 


arus diakui bahwa sekolah- 

sekolah di Indonesia kebanyakan 

menggantungkan dirinya kepada 
program-program yang proprietary. 
Bahkan terkadang sampai kalangan 
beberapa universitas pun berpendapat 
bahwa software proprietary adalah solusi 
yang terbaik untuk komputasi, 
mengingat tren pasar dan ketersediaan 
dukungan dari vendor. Sebagai 
pendukung free software, alangkah 
baiknya apabila kita mampu menerobos 
ke setiap pelosok ilmu pendidikan dan 
meningkatkan produktivitas dengan 
menggunakan free software tersebut. 
Tulisan kali ini akan menerobos ke 
bidang ilmu yang mempelajari molekular 
dan memperkenalkan garlic untuk 
meningkatkan daya kreasinya. 

Ya, Anda dapat menggunakan garlic 
untuk memvisualisasikan molekul, 
struktur protein, struktur DNA, 
makromolekul biologi dan hal sejenis 
lainnya dalam suatu antarmuka yang 
mudah. Jauh lebih mudah apabila Anda 
menggunakan program pengolah citra 
ataupun pengolah vektor untuk 
membuatnya secara manual. Dan jauh 


GARLIC 11 - Gepyigh (C) 2000 Damir Zucie 


204 Jp UD BMB4A man com tam atm Laa 
& Gambar 1. Antarmuka garlic 


50  InroLINUX MEI 2003 


garlic, free molecular visualization program, 
protein structure, DNA structure, PDB, mo- 
lecular rendering, biological macromolecule, 
unix, linux, free software download, open 
source software, Damir Zucic. 


lebih lebih stabil daripada program 
molekular lainnya, menurut sang 
pembuat, DR. Damir Zucic. Segala 
visualisasi yang Anda buat akan 
membuat Anda terus, terus, terus, dan 
terus ingin mencipta, dengan bantuan 
garlic. Mari... 


garlic dan cara 
penggunaannya 

garlic lahir pada akhir bulan September 
1998, ketika sang penciptanya 
memerlukan visualisator yang baik 
untuk gambar molekul. Bosan mencoba- 
coba dengan RasMol, akhirnya sang 
jenius ini mempelajari pemrograman X 
dan mempersembahkan garlic sebagai 
proyek pertamanya yang serius. Nama 
garlic dapat diartikan sebagai sebuah inti 
yang dilengkapi dengan berbagai 
pelengkap di luarnya, kurang lebih sama 
seperti bawang putih. garlic juga dapat 
diartikan sebagai singkatan dari GNU, 
Analysis and Rendering, Llnux, serta C 
(bahasa C). 

Anda bisa mendapatkan garlic di 
situsnya, http://pref.etfos.hr/sources/ 
garlic/. Anda bisa membaca petunjuk 
sx langkah demi langkah 
untuk melakukan 
kompilasi yang telah 
ditulis dengan sangat 
ter| baik. Apabila 
| menggunakan Debian, 
| Anda dapat 
memberikan perintah 
apt-get install garlic 
garlic-doc. garlic telah 
dimasukkan sebagai 
paket standar dari 
distro Debian GNU/ 
Linux. 

Asumsikan garlic 
telah terinstalasi, Anda 


Mon Mar 24, Ka) 2? 2 


www.infolinux.web.id 


bisa menjalankannya dengan perintah 
garlic. Dan sebuah window pun akan 
dihadirkan kepada Anda. Sebuah 
antarmuka yang menyebalkan apabila 
kita belum menyelam ke dalamnya, dan 
harus diakui sebagai antarmuka yang 
luar biasa seiring dengan penggunaan. 
(Hampir) semua dari kontrol program 
garlic dapat dilakukan dengan 
menggunakan keyboard. Hampir semua 
perintah dapat diberikan dalam bentuk 
pendek tiga karakter. Berikut ini kita 
akan melihat perintah-perintah alam 


garlic. 
ADD ADD Melakukan ekspansi pada. 
seleksi yang sedang aktif. 
ANG ANGLE Mendefinisikan derajat. 
ATO ATOMS Mengubah gaya penggam- 
baran untuk atom. 
BAC BACKBONE 
Menggambar tulang belakang 
(backbone). 
BACKG BACKGROUND 
Mengubah warna latar 
belakang window utama. 
BG BACKGROUND 
Sama seperti BACKG. 
BONBONDS Mengubah gaya 
penggambaran rangka. 
CAT CATCH Mengaktifkan suatu struktur. 
CEN CENTER Mengubah sistem koordinat 
internal. 
COLCOLOR Mengatur warna. 
COM COMPARE 
Membandingkan dua sekuens. 
DIS DISCARD Mengabaikan perubahan pada 
struktur. 
DOC DOCK Menyiapkan dua struktur 
untuk docking. 
EXEEXECUTE Menjalankan script garlic. 
EXI EXIT Keluar dari sesi garlic. 
EXPEXPAND — Sama seperti ADD. 
FAD FADING Mengubah parameter color 
fading. 
FG FOREGROUND 
Mengubah warna window 
utama. 
FON FONT Mengubah font. 
FOREG FOREGROUND 


Sama seperti FG. 


Tutorial garlic 


HID HIDE Menyembunyikan atom yang Memanipulasi buffer. 1 Memindahkan kembali permukaan 
telah dipilih. SHOSHOW Menampilkan atom terpilih. slab pada sumbu sesuai arah positif. 

HYB HYBONDS Membuat tulang-tulang SLA SLAB Mengubah parameter slab. 2 Melakukan rotasi pada struktur 
hidrogen. SSB SSB Mengubah gaya searah jarum jam pada sumbu x. 

IGNIGNORE Tidak melakukan apa-apa. penggambaran untuk rangka 3 Memindahkan kembali permukaan 

LAB LABELS Menampilkan label. disulfida. slab pada sumbu z sesuai arah: 

LOA LOAD Membuka file. STESTEREO Mengubah ke modus steroe. negatif. 

LOG LOG menulis perintah ke dalam TAG TAG Meng-assign tag untuk suatu 4 Melakukan rotasi pada struktur 
file log. struktur. searah jarum jam pada sumbu y. 

MONMONO Berpindah ke modus mono. TAK TAKE Sama seperti CATCH. 5 Memindahkan struktur pada sumbu 

MOV MOVE Mendefinisikan object yang TBG TEXT BACKGROUND z sesuai arah positif. 
ingin dipindahkan. Mengubah warna teks latar. 6 Melakukan rotasi berlawanan arah 

NEI NEIGHBORHOOD TFG TEXT FOREGROUND jarum jam pada sumbu y. 
Menampilkan atau menyem- Memeriksa warna teks. 7 Melakukan rotasi berlawanan arah 
bunyikan object tetangga. TIT TITLE Menambahkan judul ke jarum jam pada sumbu z. 

PAUPAUSE — Melakukan pause (untuk window utama. 8 Melakukan rotasi berlawanan arah 
eksekusi script). TRA TRANSLATE jarum jam pada sumbu x. 

PLA PLANE Manipulasi plane. Menerjemahkan struktur. 9 Melakukan rotasi searah jarum jam 

PLO PLOT Melakukan plot untuk VEN VENN Menggambar diagram Venn. pada sumbu z. 
averaged hydrophob. WHE WHEEL Menggambar roda helikal. delete Memindahkan permukaan slab yang 

POS POSITION Memindahkan struktur ke WIN WINDOW Mengatur lebar sliding pada dekat pada sumbu z sesuai arah 
lokasi tertentu. window. positif. 

AVI OUIT Sama seperti EXIT. enter — Memindahkan permukaan slab yang 

RAD RADIUS Mendefinisikan ukuran jari- Setiap perintah tersebut dapat dekat pada sumbu z sesuai arah 
jari bola. diketikan setiap saat. Selain perintah negatif. 

RAM RAMACHANDRAN pada garlic, ada baiknya bagi kita untuk / Memindahkan struktur ke kiri. 
Menggambar plot mengetahui tombol-tombol keyboard 2 Memindahkan struktur ke kanan 
Ramachandran. yang dapat digunakan untuk - (minus) memindahkan struktur ke 

REA READ Sama seperti LOAD. mempercepat navigasi. Anda juga bisa atas 

REG REGISTER Melakukan registrasi garlic. menggunakan mouse dan mengklik pada 4 (plus) memindahkan struktur ke 

RES RESTRICT Membatasi seleksi aktif. tombol yang tersedia. Untuk bawah. 

ROT ROTATE Melakukan rotasi atas penggunaan keyboard, garlic F1 Memindahkan permukaan warna 
struktur. menggunakan tombol fungsi (F1, F2...) belakang pada sumbu z sesuai arah 

SAV SAVE Menyimpan ke dalam file. dan keypad yang terletak di bagian kanan positif. 

SCA SCALE Memilih skala hydrophobicity. keyboard. Berikut ini adalah referensi F2 Memindahkan permukaan warna 

SEL SELECT — Memilih atom. singkat untuk navigasi menggunakan belakang pada sumbu z sesuai arah 

SEO SEOUENCE keyboard. negatif. 


GARLIC 1 - Cepynghi (Cj 2001 


GARLIC 1 - Copyright (Cj 2000 Damir Zusie 


a3. 


ea # PSA AA Mikmus - | &Garic ce Y/mimpipe D) game 
Gambar 2. Membuka struktur dari file 


3 34 ria aE.:a Iixmus - &Gatis ce #/mimpvpe L) gario Men Mar 24, teseigp) ? 9 


Gambar 3. Merotasikan struktur 


Mon Mar 4, 1835 1Gp) ? Oo 


www.infolinux.web.id InoLINUX MEI 2003 51 


Tutorial garlic 


in) GARUC 1.1 - Copyiaht (Cj 2000 Damir Zucic 


as PA EGA TEKMUS - «The GIMI Yimimpupe DJ garis 
Gambar 5. Mendekatkan struktur 


za & ra DE.:a TEMMMS -: «The GIMI Yimimpupe DI garic 
Gambar 4. Memindahkan struktur 


Mon Mar 4, 1836 1Gp) ? 9 Mon Mar 24 1830 1Gp) ?o 


im) GARLIC 11 - Copyright () 2000 Damnir Zusie D' GARUC 1.1 - Gspynahi (Cj 2000 Darnir Z06e 


za # rutan fe PMA TEKS - The GIMI “#/mimpupe CJ gai 
Gambar 6. Memodifikasi ukuran rangka 


F3 Memindahkan permukaan warna 
depan pada sumbu z sesuai arah 
positif. 

F4 Memindahkan permukaan warna 
depan pada sumbu z sesuai arah 
negatif. 

Escape Kembali ke modus penggambaran 
utama. 


Efek dari kontrol-kontrol tersebut 
masih dapat dimodifikasi ukurannya 
dengan tombol pengubah berikut ini: 


shift besar 
alt shift besar sekali 
control kecil 


shift control — kecil sekali 


Sehingga penekanan alt shift / akan 


memindahkan struktur ke kiri dalam jarak 
yang sangat besar. 


52 InroLINUX MEI 2003 


0 
Mon Mar 24, 18:39 9) ? 9 € 34 rina AE,:a Eks -: The GIM Y/mimpipe DJ anic 


Mon Mar 24, 18-40 1Gp) ? 


Gambar 7. Mengubah gambar atom menjadi gambar bola 


Berikut ini kita akan memodifikasi sebuah 
struktur asam amino tunggal yang 
disediakan dalam bentuk yang sangat 
sederhana menjadi bentuk visualisasi 
yang mencengangkan! Anda bisa 
melupakan mouse untuk sementara. 
Setiap langkah akan melibatkan 
penggunaan tombol-tombol keyboard. 
Langkah-langkahnya adalah: 

1. Jalankan garlic. Setelah dijalankan, 
garlic akan menampilkan sebuah 
window. 

2. Kita perlu menggunakan sebuah 
struktur yang telah disediakan garlic. 
Untuk itu, kita perlu membuka 
sebuah file dengan nama trp.pdb. 
File tersebut umumnya terletak di / 
usr/share/doc/garlic/examples/. 
Cobalah mencari ke lokasi lain 


www.infolinux.web.id 


apabila distro Anda meletakkannya 
di tempat yang berbeda. Perhatikan 
juga prefix kompilasi apabila Anda 
melakukan kompilasi sendiri. Berikan 
perintah: 

loa /usr/share/doc/garlic/examples/ 
trp.pdb 


Sekarang, seharusnya area kerja 
garlic Anda telah menampilkan 
sebuah struktur asam amino. (lihat 
Gambar 2.) 

Bermain-mainlah dengan tombol 
4,6,2 dan 8 untuk melakukan rotasi. 
Anda juga dapat menggunakan 
perintah rot untuk merotasikan 
struktur. Contoh penggunaan 
perintah rot adalah: rot x 90 untuk 
merotasikan struktur sebesar 90 
derajat pada sumbu x. Setelah 


GARLIC TA - Gopyrghi (Cj 2000 Damir Zucie 


| 
ea “ ra aE.:9 (MS - The GIMI #/mimpipe C) garic 


“ 


mencoba, kembalikanlah struktur 
dalam pandangan awal. (lihat 
Gambar 3.) 

4. Bermain-mainlah dengan tombol / 
Sr dan # untuk melakukan 
perpindahakan posisi struktur. Anda 
dapat pula menggunakan perintah 
pos untuk memindahkan struktur ke 
posisi yang spesifik. Contoh 
penggunaan pos adalah: pos 0 0 0 
yang akan memindahkan struktur ke 
tengah-tengah layar. Setelah selesai 
mencoba, berikan perintah pos O 0 
O. (lihat Gambar 4.) 

5. Berikan perintah pos O 0 -120 
untuk mendekatkan struktur ke mata 
kita. (lihat Gambar 5.) 

6. Berikan perintah bon O untuk 
menggambar rangka dengan ukuran 
pixel O. Karena digambar dengan 
ukuran pixel 0, maka rangka menjadi 
tidak kelihatan. Anda juga bisa 
mencoba ukuran rangka yang lain 
dengan memberikan nilai dari 0 
sampai 5 untuk perintah bon. 
Setelah mencoba-coba, berikan 
perintah bon 4. (lihat Gambar 6.) 

7. Berikan perintah ato bal untuk 
menggantikan gambar atom menjadi 
gambar bola. Untuk memperindah 
gambar atom, Anda mungkin 
menginginkan parameter ba2 untuk 
perintah ato. Selain bal dan ba2, 
Anda bisa juga mencoba big, bi2, 
spa, sp2. Setelah mencoba-coba, 
berikan perintah ato ba2. (lihat 
Gambar 7.) 


& Gambar 8. Memberikan kesan membara pada atom 


Cc 
gas 
AI 
ar 


Won Mar 24.101 1GP) F1 ta 


im 


8. Sekarang kita 
akan bermain- 
main dengan 
warna. Anda 
bisa mencoba 
untuk 
memberikan 
perintah co/ 
dengan nilai- 
nilai berikut 
sebagai 
parameternya: 
red, green, 
blue, yellow, 
cyan, magenta, 
white, yellow- 
green, cyan- 
grezen, cyan-blue, magenta-blue, 
magenta-red, orange, hot, cold, cpk. 
Setelah mencoba-coba, berikan 
perintah co/ hot. (lihat Gambar 8.) 

9. Sebagai sentuhan akhir, berikan 
perintah plane dan label. Bagaimana 
pendapat Anda tentang struktur 
asam amino kita sekarang? 
Bagaimana perbandingan dengan 
gambar awal? (lihat Gambar 9.) 

10. Kreasikan struktur asam amino 
Anda dengan menekan tombol F1, 
F2, F3, dan F4. Jadikanlah ini 
sebagai sentuhan personal Anda 
yang penuh kreativitas! (lihat 
Gambar 10.) 


Berikut ini adalah petunjuk bagi Anda 


yang ingin bekerja dengan beberapa 
struktur sekaligus. Anda harus 


www.infolinux.web.id 


3 “ PA EGA (EXMuS - «The GIMI Y/mimpupe D) garic 
& Gambar 9. Penambahan plane dan label 


| 
ra Sd rta PE Bxmvs - «The GIMI #/mimpivpe CJ garic 


& Gambar 10. Sentuhan personal struktur asam amino 


Tutorial garlic 


GARLIC TA -Capyrghi (C) 2000 Damir Zusic 


(er 
gas 
(ar 


£ 118.513 
Wan Mara, 111) GP 2 


GARLIC TA -Capyrghi (C) 2000 Damir Zusic 


aja, 
SC2# 
r3E 


Jas 120-230 
Won Mara, 10401) GP is 


melakukan loa sebanyak jumlah struktur 
apabila semuanya disimpan di dalam 
file. Kemudian berikan perintah cat 
«n2 untuk memilih struktur dimana n 
adalah nomor urut struktur dimulai dari 
1. Setelah berhasil memilih suatu 
struktur, Anda bebas untuk 
memodifikasinya seperti langkah- 
langkah sebelumnya. Untuk keluar tanpa 
menyimpan Anda bisa menggunakan 
perintah dis all. Untuk menyimpan 
berikan perintah sav. 

Bagaimana kesan Anda tentang 
program ini? Belajar kimia dan biologi 
menjadi lebih menyenangkan ? Mari kita 
buktikan bahwa sekolah akan lebih 
menyenangkan apabila kita menggu- 
nakan sistem operasi GNU/Linux dan 
free software lainnya. Salam.d 
Noprianto (noprianto @infolinux.co.id) 


InroLINUX MEI 2003 53 


Tutorial C4#--- 


Bagian 2 dari 3 Artikel 


Expad, Editor 
Multifile 
. dengan Ot 


Sebagaimana disinggung di bagian sebelumnya, Expad akan 
merupakan sebuah editor teks dengan fitur tab editing. Bagian 
kedua ini akan mengupas mengenai teknik implementasi fitur 


tersebut. 


pakah susah mewujudkan 
sebuah sistem penyunting teks 
dengan kemampuan tab editing? 


Ternyata tidak. Triknya adalah dengan 
menampung si editor (lihat kelas Editor di 
bagian pertama) dalam tab-tab sendiri. Ot 
telah menyediakan widget bernama 
OTabWidget. Untuk membubuhkan 
sedikit perluasan kemampuannya, 
OTabWidget akan dimodifikasi menjadi 
kelas baru yang bernama Tab. 


Tab 

Kelas Tab dideklarasikan pada file tab.h 
di bawah ini: 

#ifndef TAB H 

#define TAB H 


#include X gtabwidget.h 
class Editor: 


class Tab: public OTabWidget 


! 
O OBJECT 


public: 
Tab( OWidget " parent-— 0, const char “ 
name —0, WFlags f-0 ): 
OTabWidgetl parent, name, f ) (): 


int count): 


void addEditor( Editor" e, const OString& t ): 
Editor“ currentEditorl): 
void removeEditorl Editor" e ): 

Ta 

#endif 


54 InroLINUX MEI 2003 


Melihat definisi widget Tab di file 
header tab.h jelaslah bahwa widget ini 
persis seperti induknya, OTabWiaget, 
dengan hanya fungsi-fungsi ekstra untuk 
menambahkan sebuah widget Editor baru 
menjadi salah satu tabnya atau 
menghapus tab yang sudah ada. Tab-tab 
di OTabWidget biasa disebut page dan 
inilah yang akan di-cast ke widget Editor. 
Sederhana saja, bukan? 

Implementasi kelas Tab cukup pendek 
dan dituangkan dalam file tab.cpp 
sebagaimana ditunjukkan di bawah ini: 
#include “tab.moc" 

#include “editor.h” 


#include « gtabwidget.h » 
#include X gtabbar.h» 


11 — implementation of Tab —- 


int Tab::count|) 


( 


return tabBar/)- » counti): 


) 


void Tab::addEditor( Editor" e, const 
OString& t ) 


ifl !e ) return: 

addTabl e, t ): 
setCurrentPagel countl) - 1 ): 
e-» showi): 

showi): 


void Tab::removeEditor( Editor" e ) 
t 

if( !e) return: 

removePagel e ): 

delete e: 

showi): 


Editor" Tab::currentEditor() 
t 

return dynamic cast « Editor" » ( 
currentPagel) ): 


) 


Fungsi anggota addEditor dan 
removeEditor, sesuai namanya, akan 
menyisipkan sebuah editor baru atau 
menghapus editor yang dimaksud. Tentu 
saja, editor tersebut harus dibuat terlebih 
dahulu karena bukan merupakan 
tanggung jawab si kelas Tab ini. 

Karena user dapat beralih-alih tab, 
maka sebuah fungsi tambahan current- 
Editor diperlukan untuk mengetahui 
editor mana yang kini tengah aktif. 


Window utama: Expad 
Fungsionalitas paling berat ada pada 
kelas Expad sebagai widget yang 
merupakan window utama. Expad punya 
sejumlah slot yang berfungsi melakukan 
operasi file, penyuntingan, dan lain-lain. 
Lebih jelasnya, lihat file header expad.h 
berikut ini. 

#ifndef EXPAD H 

#define EXPAD H 


dynamic cast ? 


Ya, dynamic cast adalah proses casting yang murni dialek C44. Anda tidak akan 
menemukannya di program C biasa. Berbeda dengan casting ala C yang hanya 
memaksakan satu tipe variabel ke tipe lainnya, dynamic cast juga 
mengikutsertakan faktor mungkin tidaknya variabel tersebut di-casting. 
Contohnya dalam kasus untuk kelas Tab, variabel yang tipenya OWidget bisa di- 
casting ke tipe Editor, asal variabel tersebut memang merupakan sebuah Editor. 
Ini hanya mungkin karena Editor adalah turunan dari OTextEdit yang juga 


turunan dari OWidget. 


www.infolinux.web.id 


Tutorial C4#-- 


re — , mn  — edtorh | editor.cpp | didisth T dmistcpp ) Tab 


#include X gmainwindow.h 


#include Kgfile.h» 

aa Aan #include Kgfileinfo.h» 

#include Kgfont.h» 

#include Kgtextedit.h» 

#include Kgstring.h» 

#include "editor.moc" 

AP 555 implementation of Editor --------- 

Editor: :Editor( OWidget “ parent, const char “ name ): 


class Tab: 
class DirList: 
class OAction: 


seleininteoa | 


class OWidget: 
class OSplitter: 


class Expad: public OMainWindow 


i 
O OBJECT 


public: 
Expadi): 


protected: 


void initActions(): 
void initMenul): 


private slots: 


void fileNewI): 
void fileOpenl): 
void fileSavel): 
void fileSaveAsi): 
void fileClosel): 
void fileCloseAII|): 
void file Ouit|): 


void editUndol): 
void editRedol): 
void editCutl): 

void editCopyi): 
void editPaste): 
void editSelectAII|): 


void about): 


void tabChanged( OWidget” ): 
void openFfile( const OString& filename ): 


private: 


/l main widgets 
OSplitter” splitter: 
Tab “tabs: 
DirList" dirlist: 


II actions 

0Action" ma FileNew: 
O@Action" ma FileOpen: 
OAction" ma FileSave: 


Ll . s. Directory 
File it Help didist.cpp File 
dirlist.h File 
Menu editor.cpp File 
F F editor.h File 
DirList expad.cpp File 
expad.h File 
expad.kwd File 
main.cpp File 
Makefile File 
& Unsur-unsur Bidar File 
antarmuka tab.cpp File 
dari Expad tab.h Ig 


OAction" ma FileSaveAs: 
O@Action" ma FileClose: 
0Action" ma FileCloseAll: 
O@Action" ma FileOuit: 


O@Action" ma EditUndo: 
0Action" ma EditRedo: 
0Action" ma EditCut: 
O@Action" ma EditCopy: 
0@Action" ma EditPaste: 
0Action" ma EditSelectAIl: 


@Action" ma About: 


yg 
#endif 


Begitu banyak OAction yang ada di 
Expad mencerminkan pendekatannya 
yang sedikit berbeda soal penanganan 
input dari user. Sebuah OAction sendiri 
adalah abstraksi dari suatu tindakan 
tertentu yang berasal dari user. 
Contohnya, ma FileNew adalah action 
untuk membuat dokumen baru. Selain 
melalui menu file, New, user dapat juga 
memicu action ini menggunakan 
keyboard dengan shortcut tertentu, 
dalam contoh ini adalah Ctr/-#-N. 
Keuntungannya adalah bahwa satu 
action saja bisa digunakan sebagai 
representasi item di menu program dan 
sebagai tombol shortcut sehingga terasa 
cukup mudah dan praktis. 

Implementasi kelas Expad diletakkan 
pada file tersendiri bernama expad.cpp. 


www.infolinux.web.id 


( 
Editor 


@TextEdit( parent, name ) 


setTextFormat( Ot::PlainText ): 
m filename - m shortname - "", 
setFont( OFont( "adobe-courier" ) ): 


) 
0String Editor:: filename() const 
( 


return m filenane, 


0String Editor::title() const 
( 


return m shortname, 


void Editor: :setFilename( const OStringg fn ) 
( 


m filename - fn, 

OFileInfo fi( m filename ), 

m shortname - fi. fileName(): 

i£( m shortname.isEmpty ()) 
m shortname - "Untitled", 


, 
void Editor: :load() 
( 


Karena cukup panjang, maka isi file 

tersebut akan dibahas secara tahap demi 

tahap sehingga tiap bagian pentingnya 

dapat teranotasi dengan jelas. 
Mula-mula, simaklah prolog file 

expad.cpp berikut konstruktor Expad 

berikut: 

#include “expad.moc” 

#include “editor.h" 

#include “dirlist.h” 

#include “tab.h” 


#include X gaccel.h» 
#include £ gaction.h 
#include « gfiledialog.h » 
#include X gkeycode.h» 
#include X gmenubar.h» 
#include X gmessagebox.h» 
#include X gpopupmenu.h 5 
#include Xgsplitter.h» 
#include £ gstatusbar.h» 


Il — implementation of Expad —- 
const char" app - “Expad”: 


Expad::Expad() 
: OMainWindow/( 0, “Expad”, 
WDestructiveClose ) 


( 


initActions|): 
initMenul): 


splitter - new OSplitter| this ): 
setCentralWidgetl splitter ): 


InroLINUX MEI 2003 55 


Tutorial C4#--4- 


dirlist - new DirList( splitter): 
splitter- » setResizeModel dirlist, 
OSplitter:: KeepSize ): 
connect dirlist, SIGNALI selected( const 
0String& ) ), 
this, SLOT( openFfile( const OString& ) ) ): 


tabs — new Tabi splitter ): 
connect| tabs, SIGNALI currentChangedi 
OWidget" ) ), 
this, SLOT( tabChanged( OWidget” ) ) ): 


fileNew(): 


statusBar/()-» messagel “Ready”, 2000 ): 
resizel 450, 400 ): 


) 


Tanggung jawab terbesar si 
konstruktor adalah menyusun /ayout dari 
tampilan program. Sebagaimana bisa 
dilihat pada gambar sebelumnya, ada 
dua elemen utama dalam satu window, 
yaitu panel direktori (DirList) dan editor 
(Tab). Sudah sewajarnya kedua elemen 
ini tampil saling bersisian, namun dengan 
sebuah pembatas (splitter) yang dapat 
digerakkan untuk mengatur pembagian 
ruangan bagi keduanya. Dengan Ot, hal 
demikian menjadi mudah berkat widget 
OSplitter. Dua widget lain yang ingin 
dipisahkan tinggal menjadikan si splitter 
sebagai parent-nya. 

Sepintas, barangkali Anda bisa lihat 
bahwa urusan inisialisai tampilan lainnya 
dilakukan di fungsi initActions dan 
initMenu berikut: 


Bit Bot Ptaret Seweh Tson Layu Bima Winda Hap 
DA Ooompo, IR Mwgu 


3 


Manajemen layout 


2 Jika Anda programer Java, pastilah tidak 
asing dengan teknik Ot dalam melakukan 
pengaturan layout. Tetapi, bila Anda lebih 
familiar dengan kakas pengembangan di 


void Expad::initActionsl) 
t 
ma FileNew - new OAction| this ): 
ma FileNew-» setTextl “New” ): 
ma FileNew-» setAccel( CTRL # Key N): 
connecti ma FileNew, SIGNALI activated|) ), 
this, SLOTI fileNewI() ) ): 


ma FileOpen - new OAction| this ): 

ma FileOpen- 5 setTextl “Open” ): 

ma FileOpen-»setAccel( CTRL t Key O ): 

connect| ma FileOpen, SIGNALI activated|) ), 
this, SLOTI( fileOpenl) ) ): 


ma FileSave - new OAction| this ): 
ma FileSave-» setText| "Save" ): 
ma FileSave-»setAccel( CTRL # Key S ): 
connect| ma FileSave, SIGNALI activatedl) ), 
this, SLOTI| fileSavel) ) ): 
ma FileSaveAs - new OAction| this ): 
ma FileSaveAs-» setTextl “Save As" ): 
connect| ma FileSaveAs, SIGNALI 
activated|) ), 
this, SLOTI fileSaveAs|) ) ): 


ma FileClose - new 0Action| this ): 
ma FileClose-» setTextl “Close” ): 
ma FileClose-»setAccell CTRL # Key W ): 
connect| ma FileClose, SIGNALI acti 
vated|) ), 
this, SLOTI/ fileClosel) ) ): 


ma FileCloseAll - new OAction| this ): 
ma FileCloseAll- » setTextl “Close All" ): 
connect| ma FileCloseAll, SIGNALI 
activated|) ), 
this, SLOT( fileCloseAII() ) ): 


ma FileOuit - new OAction( this ): 

ma FileOuit- » setText( “Ouit" ): 

ma FileOuit-» setAccell CTRL # Key X ): 

connect| ma FileOuit, SIGNALI activated|) ), 
this, SLOTI( fileOuit|) ) ): 


ma EditUndo - new OAction| this ): 

ma EditUndo- setTextl “Undo”): 

ma EditUndo-» setAccel( CTRL # Key Z ): 

connect| ma EditUndo, SIGNALI activatedl) ), 
this, SLOTI editUndol) ) ): 


ma EditRedo - new OAction!( this ): 

ma EditRedo-» setText| “Redo”): 

connect| ma EditRedo, SIGNAL activated|) ), 
this, SLOT( editRedol) ) ): 


ma EditCut - new OAction| this ): 

ma EditCut- » setTextl “Cut”): 

ma EditCut-» setAccel( CTRL # Key X ): 

connect| ma EditCut, SIGNALI activatedl|) ), 
this, SLOTI editCutl) ) ): 


ma EditCopy - new OActionl this ): 

ma EditCopy- » setText( “Copy"): 

ma EditCopy-»setAccel( CTRL # Key C ): 

connect| ma EditCopy, SIGNALI activatedl) ), 
this, SLOT( editCopyi| ) |: 


ma EditPaste - new OAction| this ): 
ma EditPaste-» setText| “Paste”), 
ma EditPaste-»setAccell CTRL # Key V J: 
connect( ma EditPaste, SIGNALI acti 
vated|) ), 
this, SLOT( editPastel) ) ): 


ma EditSelectAll - new OAction| this ): 

ma EditSelectAll- » setTextl “Select All"): 

ma EditSelectAll- » setAccel( CTRL - 
Key A): 

connect( ma EditSelectAIl, SIGNALI 
activated|) ), 


Windows seperti Borland Delphi atau this, SLOTI editSelectAII() ) ): 


Microsoft Visual Basic, layout bisa jadi 

membuat kepala pening. Memang, widget- 

widget di Ot tidak memiliki posisi yang 

| ditentukan oleh lokasi pikselnya. Masing- 

masing akan menempatkan dirinya sendiri 

sesuai tempat yang disediakan, dalam hal ini menjadi urusan si pengatur layout. 

Ada beberapa pilihan layout, seperti vertikal, horizontal, ataupun grid. Anda ) 
bahkan bisa memasang nested layout atau layout dalam layout. Cara termudah 

untuk mendesain layout yang tepat adalah dengan menggunakan aplikasi yang II initialize menu 
cocok untuk kebutuhan ini, yaitu Ot Designer. Dengan modal point-and-click, void Expad::initMenul) 
layout serumit apapun jadi mudah. Coba dan rasakan sendiri! | 


ma About - new OAction| this ): 

ma About-» setText| “About...”): 

connect|( ma About, SIGNALI activated|) ), 
this, SLOTI( aboutl) ) ): 


56  InroLINUX MEI 2003 www.infolinux.web.id 


OPopupMenu “file menu - new 
OPopupMenul this ): 

menuBar|)- » inserttem| “&File”, file menu ): 

ma FileNew- » addTol file menu ): 

ma FileOpen- » addTof file menu ): 

file menu- 5 insertSeparator|): 

ma FileSave- » addTol file menu ): 

ma FileSaveAs- » addTol file menu ): 

file menu- 5 insertSeparator|): 

ma FileClose- » addTol file menu ): 

ma FileCloseAll- » addTof file menu ): 

file menu- 5insertSeparator|): 

ma FileOuit- » addTo( file menu ): 


O@PopupMenu "edit menu - new 
OPopupMenul this ): 

menuBar|)- 5 insertSeparatorl): 

menuBar|)- » insertltem( “&Edit”, edit menu ): 

ma EditUndo- » addTol edit menu ): 

ma EditRedo- » addTol edit menu ): 

edit menu- 2 insertSeparatorl): 

ma EditCut- » addTol edit menu ): 

ma EditCopy- » addTol edit menu ): 

ma EditPaste-» addTol edit menu ): 

edit menu- 2 insertSeparatorl): 

ma EditSelectAll- » addTol edit menu ): 


O@PopupMenu "help menu - new 
OPopupMenul this ): 

menuBar|)- 5 insertSeparator): 

menuBar()- 5 insertltem( “& Help”, 
help menu ): 

ma About- » addTol help menu ): 


) 


Dalam fungsi Expad::initMenul) , 
sejumlah action yang diciptakan di 
Expad::initActionsl) disisipkan ke menu 
utama dan ke toolbar (jika memang ingin 
ada toolbar) hanya dengan memanggil 
fungsi addTo dari masing-masing action. 
Anda tidak perlu lagi membuat item menu 
khusus sebagaimana yang sudah-sudah 
(lihat lagi misalnya program OSimpleApp 
di InfoLINUX No. 8/2001). Selain 
menyederhanakan, teknik ini akan 
mengurangi duplikasi kode program yang 
tidak perlu. 

Pada slot-slot yang mengurusi file, 
yakni fileNew/), fileOpen), fileSavel), 
fileSaveAsi), fileClose/), serta fileCloseAII), 
sebagian besar hanya bertindak sebagai 
jembatan untuk memanggil fungsi-fungsi 
yang tepat dari Editor ataupun Tab. 


Perhatikan fungsi Expad::openFilel). 
Dengan memberikan argumen berupa 
nama file yang ingin dibuka, fungsi 
tersebut akan mendelegasikan tugas 
pembukaan file tersebut ke Editor::load/). 
Barangkali Anda perlu melihat ulang 
bagian pertama tulisan ini untuk 
mencermati implementasi Editor::loadI). 
/l opens the given file as new document 
void Expad::openFile( const OString& filename ) 
| 

ifl !filename.isEmpty|) ) 

| 

Editor" editor - new Editor( tabs ): 

editor- » setFilenamel filename ): 

editor- » load): 

tabs- » addEditor( editor, editor- » title() ): 

: 

) 


Fungsi Expad::fileNew/() lebih mudah 
lagi. Cukup buat saja editor baru dan 
sisipkan ke dalam kumpulan tab yang 
sudah ada. 

Il creates a new blank document 

void Expad::fileNew() 

t 
Editor" editor - new Editorl tabs ): 
editor- » setFilenamel OString::null ): 
tabs- » addEditor( editor, editor- » title() ): 


) 


Beberapa fungsi lain untuk urusan file 
merupakan slot. Jadi bisa saja slot ini 
diaktifkan dari menu (via OAction yang 
tepat). Untuk itu, perlu juga ditanyakan 
kepada user nama file yang akan dibuka 
atau disimpan. Untunglah Ot 
menyediakan fasilitas kotak dialog yang 
sudah built-in, yaitu OFileDialog. 

/l opens and loads a document 
void Expad::fileOpen() 
| 

OString filename: 

filename — OFileDialog::getOpenFileNamel 
dirlist- » dir(), 

OString::null, this): 
openFile( filename ): 


) 


/l saves active document 
void Expad::fileSavel) 


( 


Editor" editor — tabs- » currentEditorl): 


www.infolinux.web.id 


Tutorial C4#-- 


if( editor) return: 


if( editor- » filenamel).isEmpty|) ) 
fileSaveAsi): 
editor- » savel): 


) 


/l saves document to a different name 
void Expad::fileSaveAsl) 
( 
Editor" editor - tabs- » currentEditorl): 
if( leditor) return: 


0String filename: 
filename - OFileDialog::getSaveFileNamel 
dirlist- » dir(), 
OString::null, this): 
if( !filename.isEmpty/) ) 
| 
editor- » setFilenamel filename ): 
editor- 5 savel): 
tabs- » changeTabi editor, editor- » titlel) ): 


) 
) 


Il closes active document 

void Expad::fileClose() 

| 
Editor" editor - tabs- » currentEditorl): 
if( !editor ) return: 
tabs- » removeEditor| editor ): 


) 


/l closes all document 
void Expad::fileCloseAII() 


( 


while( tabs- » currentEditorl() ) 


( 


Editor" editor — tabs- » currentEditorl): 
tabs- » removeEditorl editor ): 


) 
) 4 


Ariya Hidayat (ariya @infolinux.co.id) 


Edisi berikutnya: 


Bagian terakhir akan mengupas 
mengenai mekanisme kerja dari 
operasi penyuntingan seperti copy, 
cut, paste, sekaligus merangkaikan 
kesemua kelas yang diperlukan 
menjadi satu aplikasi utuh. Jangan 
lewatkan pula unjuk gigi kemampuan 
Ot dengan ilustrasi untuk menghasil- 
kan versi Windows dari Expad. 


InroLINUX MEI 2003 57 


Tutorial shell 


Tampil Indah dengan shell 


Membuat aplikasi interaktif dan menarik di conso/e tidak harus selalu 
menggunakan bahasa pemrograman yang rumit dengan memanggil pustaka 


yang rumit pula. Cobalah she// script terlebih dahulu... 


alah satu fenomena yang cukup 

menarik untuk di amati di dunia 

UNIX dan GNU/Linux adalah 
lengketnya pengguna dengan aplikasi 
console. Tidak peduli seberapa indah 
dan mudah Nautilus misalnya, 
pengguna kerap kali masih lebih 
memilih program Is misalnya. Berbagai 
alasan pun dikemukakan. Mulai 
lambatnya aplikasi berbasis GUI sampai 
kesetiaan dengan program-program di 
console. Walau, memang tidak setiap 
pengguna GNU/Linux lantas membenci 
keindahan yang ditawarkan oleh 
berbagai desktop yang indah-indah 
tersebut. 

Sebagai seorang developer, tak 
jarang Anda menjumpai masalah- 
masalah yang seharusnya dapat 
diselesaikan dengan solusi yang tidak 
begitu rumit. Memberi peringatan 
kepada user-user di sistem ketika 
memasuki sesi sistem misalnya. Anda 
bisa saja meminta administrator sistem 
Anda untuk menambahkan sebaris 
perintah berikut: 
echo "Halo $LOGNANME, jangan nakal- 
nakal 


" 


ya... 


Akan tetapi, perintah tersebut yang 
mungkin dimasukkan ke dalam file 
.bash profile apabila Anda 
menggunakan BASH, rasa-rasanya 
kurang efektif walaupun dijalankan 
setiap kali user memasuki sesi sistem. 
Terlalu sederhana, terlalu tidak 
mencolok, terlalu kecil dan macam- 
macam alasan lainnya. User pun 
seringkali kelupaan membaca pesan- 
pesan satu baris semacam ini. 

Lantas bagaimana? Membuat 
newline banyak-banyak di awal dan 
akhir pesan peringatan? Ini mungkin 
saja merupakan solusi. Akan tetapi, 
bagaimana dengan permasalahan lain 


58 InroLINUX MEI 2003 


seperti ketika user-user Anda meminta 

frontend untuk program ca/? Alasannya 
bisa saja karena program yang berguna 
untuk menampilkan kalender itu kurang 
informatif, kurang mudah dan macam- 

macam alasan lainnya. 

Sekali lagi, lantas bagaimana? 
Mengabaikan saja permintaan user 
rasa-rasanya bukan hal yang cukup 
bijak, walau membuat aplikasi sendiri 
untuk mencukupi kebutuhan user 
mungkin lebih tidak bijak lagi, apalagi 
kalau Anda memiliki segudang kerjaan. 

GNU/Linux hadir dengan sejumlah 
tool yang sebenarnya sangat berguna, 
akan tetapi terkadang sangat kurang 
dari sisi dandanannya. Tool-tool 
tersebut pun umumnya dapat menjadi 
solusi atas beberapa permasalahan. 
Jika ditambah dialog, atau whiptail, 
yang akan menjadi intisari dari artikel 
ini, berbagai tampilan indah akan 
muncul dan selamat tinggal hitam putih 
pun terucap. Semuanya menggunakan 
shell script dan tool-tool standar! 


Shell script 

Kebanyakan distro saat ini datang 
bersama berbagai shell. Tinggal 
menyesuaikan selera, begitulah bahasa 
iklannya. Akan tetapi, apakah semua 
shell lantas mendukung shell script? 
Atau apakah shell script yang ditulis di 
BASH akan dapat terbaca di CSH 
misalnya? Atau apakah yang berhak 
menyandang gelar shell script hanyalah 
script yang dibuat oleh BASH, yag 
notabene adalah shell yang super 
komplit? 

Shell script hanyalah sekumpulan 
perintah (yang disimpan di dalam 
sebuah file) yang dijalankan oleh shell. 
Para veteran MS DOS akan menyebut 
ini kurang lebih seperti batch file. 
Pengguna MS DOS, yang mengenal 
satu jenis shell, yakni command.com 


www.infolinux.web.id 


tidak akan bertanya-tanya tentang 
portabilitas. 

Sebuah shell yang akan 
menyandang predikat “dapat 
menjalankan shell script” haruslah 
komplian dengan standar POSIX. Oleh 
karena itulah, shell script yang Anda 
tulis di dalam shell yang menuruti 
standar POSIX tersebut, dapat 
dijalankan di shell manapun yang 
menuruti standar. BASH adalah contoh 
shell yang menuruti standar. Begitupun 
dengan shell-shell besar. Perbedaannya 
hanya pada perintah spesifik shell. 

Terus bagaimana dengan shell-shell 
kecil? Penulis kerapkali menggunakan 
ASH, shell yang cukup kecil dan tetap 
mampu menjalankan shell script yang 
ada. 

Berbagai shell default biasanya juga 
“mengaliaskan namanya” dengan sh 
untuk kompatibilitas. 


Dialog dan Whiptail 
Ketikkan perintah berikut ini dan amati 
hasilnya: 

echo “Sehat-sehat saja, SLOGNANME ?” 


Kemudian ketikkan perintah lain 
berikut dan amati pula hasilnya: 
dialog —yesno “sehat-sehat saja, 
$LOGNAME?” 10 40 


Apabila tidak terjadi pesan 
kesalahan, tentunya Anda bisa 
membandingkan tingkat keindahan dan 
interaktifitas di antara keduanya. Yang 
pertama hanya muncul dalam satu baris 
teks, sementara yang kedua hadir 
dalam sebuah kotak dialog lengkap 
dengan tombol YES dan NO. 
Keduanya ditulis dengan satu perintah! 

Bagi Anda yang menemui pesan 
kesalahan semacam dialog: command 
not found, berarti program dialog 
belum terinstal pada sistem Anda. 


Kotak dialog dengan dialog 


Kemudian gantilah kata dialog pada 
perintah yang kedua dengan whiptail 
dan cermati perbedaannya. 
whiltail —yesno “sehat-sehat saja, 
$LOGNAME?"” 10 40 


Keduanya memberikan tampilan 
yang kurang lebih mirip. 
Permasalahannya mungkin hanya pada 
masalah selera. Dialog dibangun di atas 
pustaka ncurses, sementara whiptail 
dibangun di atas pustaka newt. 

Pada whiptail yang penulis pakai 
(0.50.17 - Debian 3.0r0), kekurangan 
masih terdapat di sana sini, terutama 
apabila dibandingkan dengan dialog. 
Untuk selanjutnya, di dalam artikel ini, 
kita akan menggunakan dialog. Bagi 
Anda yang jatus cinta dengan whiptail, 
dalam beberapa contoh, Anda dapat 
mengganti tulisan dialog menjadi 
whiptail. 


Dialog dibuat untuk memudahkan para 
pembuat shell script dalam 
meningkatkan keindahan dan 
interaktivitas aplikasi. Apa saja yang 
datang bersama dialog? Mari kita lihat 
satu per satu. 


@ msgbox 

Fitur yang satu ini mungkin termasuk 
dalam salah satu fitur standar. Message 
box dapat digunakan untuk 
memberikan pesan. Seorang admini- 
strator mungkin akan menyukai fitur 


Tutorial shell 


Kotak dialog dengan whiptail 


yang satu ini, terutama apabila 
digunakan untuk menarik perhatian 
user ketika memasuki sesi sistem. 
Untuk memberikan pesan “halo” di 
atas sebuah kotak dialog berukuran 
10x40 karakter, perintah berikut ini 
dapat digunakan. 
dialog —msgbox halo 10 40 


Secara default, sebuah tombol 
dengan label “OK” telah tersedia untuk 
Anda. Kurang suka? Lebih suka kata 
“yoi” untuk menggantikan “OK"? 
Cobalah perintah berikut ini: 
dialog —ok-label yoi —msgbox halo 10 40 


Masih kurang indah? Baiklah. Coba 
kita tambahkan judul di latar belakang. 
Sebuah opsi —backtitle dapat 
digunakan. Cobalah perintah berikut 
ini: 
dialog —backtitle 
“PESAN DARI 
ADMIN" —ok-label 
yoi —msgbox halo 
10 40 


Selain itu, 
beberapa opsi 
berikut ini mungkin 
menarik perhatian 
Anda: 

D opsi — title 
€str» untuk 
menambahkan 
judul pada 
dialog (harap 


www.infolinux.web.id 


dibedakan dengan opsi —backtitle) 

D opsi —timeout Xsec» untuk 
memberikan batas waktu sebelum 
dialog Anda keluar secara otomatis. 
Sangat baik apabila digunakan untuk 
pesan yang tidak terlalu penting, 
yang akan menutup otomatis setelah 
beberapa lama diabaikan. 


Sebagai catatan, opsi-opsi tersebut 
berlaku secara umum, termasuk untuk 
fitur lainnya. 


@ textbox 

Fitur yang satu ini digunakan untuk 
menampilkan isi suatu file teks dalam 
dialog yang menarik. Anda mungkin 
bisa menampilkan pesan tentang lisensi 
atau hal-hal lain yang disimpan dalam 
file menggunakan fitur ini. Kurang 
terkesan? Tunggu dulu. Sekilas 


7. nov y w————T)”z5 


Pesan dengan msgbox dialog 


InoLINUX MEI 2003 59 


Tutorial shell 


. Terminal 
Elle Edit Vjew Terminal Go Help 


Fitur gauge nan informatif 


mungkin terkesan biasa-biasa saja. 
Akan tetapi, jika diamati lebih lanjut, 
fitur yang satu ini juga datang dengan 
persentase teks yang telah ditampilkan, 
dukungan scroll yang dapat diakses 
dengan tombol navigasi keyboard dan, 
voila: fitur search yang dapat diakses 
dengan menekan tombol / dan? 
Terkesan? Cobalah fitur ini dengan 
memberikan perintah: 
dialog —textbox /etc/passwd 10 40 


@ yesno 
Kotak dialog yes no seringkali Anda 
temui di aplikasi berbasiskan GUI. Lain 
ceritanya dengan aplikasi console. 
Anda umumnya akan diharus 
menjawab yes/no dengan mengetikkan 
y atau n, bahkan yes atau no. Dengan 
fitur yesno yang disediakan, lupakan 
saja penekanan tombol y atau n 
tersebut. 

Cobalah fitur ini dengan memberikan 
perintah: 
dialog —yesno “Apakah Anda sehat-sehat 
saja, saudara $LOGNAME?” 10 40 


Baiklah. Masalah mulai muncul. 
Bagaimana sang penulis shell script 
bisa mengetahui seorang memilih 
tombol Yes atau No? Untuk itu, 
program dialog, secara konsisten 
mengembalikan nilai O untuk 
penekanan OK atau Yes, 1 untuk 
Cancel atau No dan -1 untuk kasus- 
kasus lainnya. 

Untuk memeriksa return value 


60  InroLINUX MEI 2003 


-ax 


Memilih file kini mudah dengan fselect 


perintah sebelumnya, Anda bisa 
mengevaluasi variabel $?. Dengan 
demikian, blok perintah berikut ini akan 
melengkapi kotak dialog yesno kita 
menjadi lebih informatif. 
dialog —yesno “Apakah Anda baik-baik 
saja, saudara $LOGNAME?" 10 40 
export retval — $? 
if | Sretval -eg 0 1 
then 

dialog —msgbox “Syukurlah 
$LOGNANME, Anda baik-baik saja” 10 40 
else 


dialog —msgbox “Aduh ! Bagaimana 
ini $LOGNAME, apa yang Anda rasakan?" 
10 40 
fi 


Bisa Anda cermati bahwa dengan 
fitur yesno dan msgbox kita bisa 
meningkatkan interaktivitas dan 
menjadikan aplikasi kita lebih informatif. 


@ inputbox dan passwordbox 
Ingin meminta input dari user? Tidak 
masalah berkat datangnya fitur 
inputbox. Segala input akan disimpan 
ke dalam stderr. Berikan perintah 
berikut ini untuk mencoba: 

dialog —inputbox halo 10 40 


Fitur inputbox juga dilengkapi 
dengan kemampuan untuk 
memasukkan nilai default, yang dalam 
beberapa kondisi akan membantu user 
dalam memasukkan nilai tertentu. Fitur 


www.infolinux.web.id 


inputbox ini serupa dengan 
passwordbox yang berguna untuk 
pengambilan informasi sensitif seperti 
halnya password. Perbedaannya adalah 
jika pada inputbox, teks yang 
dimasukkan akan dicetak di layar, maka 
pada passwordbox, teks yang 
dimasukkan tidak terlihat. 

Jika pada inputbox pemberian nilai 
default akan sangat membantu user, 
maka pada passwordbox hal ini sangat 
tidak dianjurkan. Hal tersebut 
disebabkan karena pemberian nilai yang 
tidak terlihat oleh pemakai tentu saja 
tidak ada gunanya, di samping 
meningkatkan risiko melemahnya 
keamanan sistem karena pemberian 
nilai tersebut dapat diamati di dalam 
process table. 


@ gauge 

Memberikan informasi tentang seberapa 
jauh pekerjaan telah terselesaikan dapat 
Anda lakukan berkat adanya fitur gauge 
dari dialog. Gauge berfungsi seperti 
halnya sebuah progress bar. Nilai 
persentase dari gauge dapat dibaca dari 
standard input. 

Berikut ini adalah blok perintah yang 
dapat Anda berikan untuk menguji fitur 
gauge: 

i-0 
while | $i -le 100 I 
do 
echo $i | dialog —gauge processing 
10 40 
sleep 0.01 


2 2 
7 BB 


KN 23 24 25 26 
Kal 30 31 


(Cancel 


Fitur calendar membuat shell script semakin indah 


leti-$i#1 
done 


Dalam contoh tersebut, kita 
menggunakan perintah sleep yang 
berfungsi untuk menunda suatu anak 
proses (di mana dalam contoh tersebut 
waktu tunda adalah 0.01 detik). Nilai 
variabel i tersebut kita cetak dan 
berikan kepada program dialog yang 
menerimanya sebagai standard input 
untuk gauge. 


@ fselect 
Ini dia fitur yang luar biasa dari dialog. 
Sebuah file selector! Dengan fitur ini, 
Anda bisa memanjakan user Anda 
dengan mengizinkannya untuk memilih 
nama file dengan antarmuka yang 
indah daripada meminta user Anda 
untuk mengetikkan serangkaian path 
yang panjang. Sama seperti halnya 
inputbox, keluaran dari fselect akan 
disimpan di dalam stderr. 

Berikut ini adalah perintah untuk 
mencoba fselect: 
dialog —fselect / 10 40 


@ calendar 

Seperti kasus yang telah dibahas 
bahwa program cal, walau telah 
memiliki tampilan yang bagus, tetap 
kurang interaktif, maka dengan fitur 
calendar dari dialog, semua masalah 
telah terpecahkan. Fitur yang satu ini 
mengizinkan Anda menampilkan 
kalender saat ini ataupun masa depan 


dan masa lalu serta mengembalikan 

nilai dalam format tanggal/bulan/tahun 

ketika user keluar dari kotak dialog ini. 
Berikan perintah berikut ini untuk 

mencoba calendar: 

dialog —calendar halo 10 40 


@ radiolist 
Setelah memanjakan kita dengan 
berbagai fitur yang telah dibahas, kini 
radiolist datang untuk menambah 
serangkaian fitur. Sesuai dengan 
namanya, radiolist menyediakan 
kemampuan untuk membentuk 
serangkaian pilihan dimana hanya 
memperbolehkan satu pilihan aktif. 
Sama seperti fitur lainnya, nilai terpilih 
dicetak di stderr ketika user mengakhiri 
dialog. 

Ketikkan contoh berikut ini untuk 
mencoba radiolist: 
dialog —radiolist “Distro yang Anda 
gunakan" 20 60 10 Debian Debian on 
Redhat Redhat off Slackware Slackware 
off other other off 


@ checklist 

Apabila radiolist hanya mengizinkan 
satu pilihan aktif, maka checklist 
mengizinkan pemilihan beberapa item 
sekaligus. Ketika user mengakhiri 
dialog, semua pilihan akan 
dikembalikan dalam format “pil1” 
“pil2” “pil3” .... Nilai kembalian 
tersebut dalam diproses di dalam iterasi 
for ataupun dapat dipisahkan dengan 
program cut. 


www.infolinux.web.id 


Tutorial shell 


Fitur checklist dari dialog 


Ketikkan contoh berikut ini untuk 
mencoba checklist: 
dialog — checklist “Distro yang Anda 
gunakan" 20 60 10 Debian Debian on 
Redhat Redhat off Slackware Slackware 
off other other off 


@ menu 
Katakanlah user harus memilih satu dari 
beberapa pilihan. Dalam situasi seperti 
itu, Anda bisa menggunakan radiolist, 
walau kurang memenuhi antarmuka 
yang ramah untuk pemakai. Untunglah 
dialog juga menyediakan fitur menu 
yang dapat digunakan untuk 
pembuatan menu. Nilai kembalian 
dicetak ke dalam stderr. 

Ketikkan contoh berikut untuk 
mencoba menu: 
dialog —menu “Kegiatan sehari-hari” 20 60 
10 makan makan minum minum tidur tidur 


Luar biasa! Hanya itulah kesan yang 
terucap untuk program yang satu ini. 
Dengan dialog, beberapa solusi yang 
memerlukan antarmuka ramah dapat 
dibuat hanya dalam hitungan menit. 
Bayangkan apabila Anda harus 
membuatnya dengan berbagai bahasa 
pemrograman dilengkapi pula dengan 
penggunaan pustaka ncurses. Waktu 
yang dihemat bisa Anda gunakan 
untuk keperluan lainnya. Bagi Anda 
yang bermain di GNOME, tersedia pula 
gdialog yang menawarkan antarmuka 
lebih ramah lagi. Salam.d 
Noprianto (noprianto @infolinux.co.id) 


InroLINUX MEI 2003 61 


Tutorial Zope 


Berkenalan dengan Zope 


Using Zope means: 
Web Site, 
To Integrate Diverse Content, 


unia cepat berubah. Termasuk 

perubahan dalam cara mengem- 

bangkan aplikasi web. Mari 
sejenak melangkah ke beberapa tahun 
yang lalu. Bisa membuat aplikasi web 
dengan menulis kode HTML saja sudah 
merupakan hal yang luar biasa. Apalagi 
bisa menambahkan sedikit keindahan 
dengan bantuan JavaScript. Dan seiring 
dengan berjalannya waktu, berbagai tool 
untuk server side scripting pun mulai 
merajalela. 

Kebutuhan pengguna pun semakin 
bertambah. Bagi beberapa pihak, website 
dinamis seperti halnya website penyedia 
berita yang di-update dalam hitungan detik 
sudah mencukupi. Akan tetapi, website 
dinamis tersebut bagi beberapa pihak 
bukanlah merupakan solusi atas masalah 
yang mereka hadapi. Mereka butuh lebih. 
Mereka butuh kolaborasi yang lebih 
powerful. Mereka butuh simple content 
management. Mereka butuh web compo- 
nents. Dan untuk itu, mereka butuh Zope... 


Zope Zope Zope... 

Zope adalah sebuah framework untuk 

membangun aplikasi berbasiskan web. 

Aplikasi-aplikasi web seperti halnya 

SourceForge dan Yahoo! dapat dibangun 

dengan menggunakan Zope. Zope sendiri 

tidak bisa disetarakan dengan PHP, JSP 
ataupun bahasa-bahasa server side 
scripting lainnya. Zope memberikan lebih 
dari sekadar kemampuan untuk 
melakukan scripting. 

Lantas, apakah yang diberikan oleh 
Zope? Jika Anda melakukan instalasi 
Zope, Anda akan mendapatkan: 

@ Sebuah web server. Zope datang 
bersama dengan sebuah web server 
yang dapat diandalkan. Akan tetapi, 
jika hati Anda sudah tertambat pada 
web server lain seperti Apache, maka 
Zope bisa diatur untuk saling bekerja 
sama dengannya. 


62 InroLINUX MEI 2003 


To Present Dynamic Content, 
To Secure Your Web Site, 


To Provide Scalability... 


@ Sebuah FTP server. 

@ Tampilan berbasiskan web. Yah. 
Anda hanya membutuhkan sebuah 
browser yang andal untuk bekerja 
dengan Zope Management Interface. 
Galeon ataupun Kongueror sudah 
lebih dari mencukupi. Di Zope 
Management Interface tersebut Anda 
bisa mengatur Zope Anda, mengatur 
user sampai mengembangkan aplikasi 
yang kompleks dalam lingkungan 
kerja yang kolaboratif. 

@ Object database. Zope adalah 
penerapan dari Object Oriented 
Programming. Bekerja dengan Zope 
adalah bekerja dengan object-object. 
Dengan Zope Management Interface, 
Anda bisa bekerja dengan object- 
object tersebut seperti halnya bekerja 
dengan file manager. 

@ Kerja sama dengan database rela- 
tional. Zope memungkinkan Anda 
bekerja dengan database relational 
seperti Oracle, PostgreSOL, Sybase, 
MySOL, dan lain sebagainya. 

@ Dukungan scripting. Bagian ini 
mungkin bisa disetarakan dengan 
PHP, JSP ataupun bahasa server side 
scripting lainnya. Zope mengizinkan 
Anda untuk bekerja dengan berbagai 
bahasa, mulai Python, Perl sampai 
bawaan Zope sendiri: DTML (Docu- 
ment Template Markup Language). 


Zope juga diberikan dibawah lisensi 
yang bersifat open source sehingga 
dapat dikembangkan lebih lanjut. 
Dapatkan Zope di http:/www.zope.org 
dan lakukan instalasi sesuai dengan 
instruksi yang diberikan. Zope sendiri 
dikembangkan hampir seluruhnya 
menggunakan Python. Pada saat artikel 
ini ditulis, Zope telah mencapai versi 2.6. 


Zope dari sisi bisnis 
Kenapa harus menggunakan Zope untuk 


www.infolinux.web.id 


To Manage your 
To Provide Network Services, 


OPE 


membangun aplikasi web? Berikut ini 
adalah sedikit pandangan dari sisi bisnis: 


powerful collaboration 

Membuat suatu website yang kompleks 
tentunya buka tugas satu atau dua orang 
saja. Dalam website berskala besar, 
seperti halnya website sebuah koran, 
tentunya isi yang ditulis dapat 
didelegasikan kepada beberapa 
penanggung jawab, di mana 
penanggung jawab mendelegasikan 
tugas-tugas yang lebih kecil kepada 
orang-orang lainnya. Lantas, apakah 
orang-orang tersebut harus mengetikkan 
kode HTML sendiri ketika ingin membuat 
perubahan yang cukup mendasar? 

Satu kelebihan yang datang bersama 
Zope adalah semua hal dapat diatur 
dengan klik sana dan sini. Dan 
semuanya berbasiskan web sehingga 
pengguna awam pun, yang diserahi 
tanggung jawab dapat menggunakan 
Zope Management Interface. Untuk 
mengantisipasi kesalahan, Zope 
menyediakan fasilitas undo, version, dan 
beberapa tool lainnya yang memung- 
kinkan orang banyak dapat saling bekerja 
sama dengan aman. Bukankah tanggung 
jawab suatu website yang besar bukan 
milik satu dua orang saja? 


Simple Content Management 
Umumnya, aplikasi web secara tradisional 
dipisahkan menjadi tiga lapisan. Data dan 
informasi lainnya di simpan di dalam 
database, program yang mengendalikan 
keseluruhan aplikasi di simpan di dalam 
file-file dan HTML serta layout lainnya 
disimpan di tempat lain pula. 

Salah satu kerugian dari cara 
tradisional tersebut adalah penggunaan 
berbagai hal dan komponen yang 
berujung kepada kemampuan dan 
produktivitas setiap anggota tim. 
Berbagai hal dan komponen terpisah 


& 


Gs KO) Wow Tab) Sutngr Go Bookwats Tone Hap — SA melihat di mana saja 
asa edoniojamaa ————“—“U Al kegunaan Zope dari 
(OBookmarkiets 
(ff Zope on htipax | nop's leamingx | The Zope Bore &F Zope x| berbagai sisi. 
Zope Guick Start 
Welcome Zopo, & Ngh- perfomance ooect-oteri8 plafom for bulidng dnanic Web applceton. Hero are some gue pir gel you late Dalam 


' Read The Fine Manual. This document guides you through the whole process of leaming Zope, from logging in for the first time to creating your own web applications. 


» Tnere is a builtin interactive 


'8 Check out ine new example Zope applications. These examples show you simple working Zope appilcations that you can copy and modify. 
'» Go to the main Documentation Overview on Zope.org. Here you wil find pointers to official and community confrbuted documentation. 


' Look at the various Mailing Lists about Zope. The Malling Lists are where you can get guick, accurate, fiendiy help from a large community of Zope users from around the 
world, 


'» Browse and search the integrated, Online Help System which contains documentation on the various Kinds of componenis your find in Zope. 


'8 Go directiy to the Zope Management Interface if you like to start working with Zope right away. NOTE: Some: 
5.01 and earty 1E5.5) may have ntaying 7ope management pages. If you 


Versions of IE 5.5) 


installation to the latest release version, or use a different browser. 


'» Find out about Zape Corporation, the publisher of Zope. 


Powered by 
(@:z: 


& Selamat datang di Zope 


tersebut juga memiliki tingkat keamanan 
masing-masing di mana kerentanan salah 
satu komponen bisa saja berakibat fatal. 
Dan tidak adanya satu interface global di 
mana setiap orang bisa bekerja sama 
dengan cara yang mudah. 

Zope menyediakan semua hal tersebut. 
Semua komponen di dalam Zope berada 
di dalam sistem yang koheren. Semua 
bicara hal yang seragam soal keamanan, 
web based management, pencarian data, 
Clustering, sindikasi, dan berbagai hal 
lainnya. Dengan menggabungkan konsep- 
konsep tersebut di dalam satu tempat 
yang teratur, Zope mengizinkan 
penggunanya untuk menggunakan 
seperangkat tool canggih untuk 
membangun aplikasi web yang kompleks. 
Zope juga dapat digabungkan dengan 
mudah dengan berbagai tool eksternal. 
Soal kerja sama, itu tinggal diatur. 


Web Components 

Dunia berubah. Web berubah. Banyak 
hal yang berubah. Dimulai dari saat ini 
sampai saat-saat di depan, aplikasi web 
tidak hanya dapat diakses dari browser. 
Akan tiba zaman di mana bukan saatnya 
lagi membuka suatu website dengan 
duduk terpaku di depan komputer. Suatu 
halaman web dapat diakses dari mana 
saja. Hal tersebut dimungkinkan dengan 
adanya web service. Dan Zope 
mendukungnya. 


Kegunaan Zope 
Sebelum kita memulai berkenalan lebih 
lanjut dengan Zope, ada baiknya kita 


Tutorial which gets you started with some simple tasks using the Zope managment interface. To use the tutorial, go to any Folder and 
select Zope Tutorial tom ine add list and click Ine Add button. Provide a name for Ine tutorial and click Add to begin working with the tutorial. 


version of Microsoft Internet Explorer, (specifically IE 
View pages, try upgrading your IE 


menampilkan sebuah 
website yang 
dinamis, Zope 
menyediakan segala 
sesuatu yang Anda 
butuhkan. Sebut saja 
mulai dari fitur 
pencarian informasi 
sampai hubungan ke 
berbagai sistem 
database. 

Bicara soal 
management sebuah website, tentunya 
kita sepakat apabila sebuah website 
sederhana dapat diatur dengan usaha 
yang relatif kecil. Akan tetapi, 
bagaimana dengan website yang sangat 
kompleks dengan campur tangan 
berbagai pihak? Rumit. Situasi yang 
terpecah-pecah pada cara pengem- 
bangan website tradisional tidak 
memungkinkan Anda untuk mengatur 
segala hal dalam satu tempat yang 
sama. Dengan zope, semua urusan 
beres. Dengan Zope, pengaturan data, 
business logic dan tampilan dapat diatur 
melalui satu tempat. Zope juga dapat 
menangani website yang kecil sampai 
website dengan ukuran bergiga-giga 
bytes. Semuanya hanya menggunakan 
sebuah web browser. 

Zaman sekarang ini, keamanan 
menjadi satu kunci penting. Hal tersebut 
tentunya telah disadari oleh Zope. Semua 
tugas dapat 


the management) 


Tutorial Zope 


Penambahan atau pengurangan server 
atau entiti lainnya bukanlah masalah bagi 
Zope. Dengan Zope Enterprise Object, 
semuanya beres. 


Mulai! Mulai! Mulai! 

Mencoba mungkin merupakan salah satu 
cara terbaik untuk mengerti Zope. 
Jalankan Zope yang telah Anda instalasi 
dan bukalah web browser Anda. Secara 
default, Zope berjalan pada port 8080. 
Apabila Anda menggunakan distribusi 
Debian GNU/Linux, Zope berjalan pada 
port 9673. 

Arahkan web browser Anda pada 
alamat di mana Zope berjalan. Apabila 
instalasi dilakukan dengan sukses, Anda 
akan melihat suatu halaman yang 
berisikan ucapan selamat datang di Zope. 

Kemudian arahkan web browser Anda 
pada halaman manage. Apabila Zope 
berjalan pada server lokal melalui port 
9673, maka arahkan web browser Anda 
ke http://localhost:9673/manage. Untuk 
memasuki Zope management interface 
tersebut, Anda perlu melakukan 
otentikasi terlebih dahulu dengan 
pasangan username dan password yang 
telah Anda spesifikasikan pada saat 
instalasi. Apabila otentikasi berhasil, 
Anda akan dibawa menuju halaman 
depan Zope Management Interface. 

Mari melongok sejenak ke dalam 
ZMI. ZMI terbagi ke dalam tiga frame. 
Frame yang paling atas menunjukkan 
informasi tentang /ogin dan aksi yang 
bersesuaian dengannya. Frame paling 
kiri, navigator, mengizinkan Anda 


didelegasikan kepada 
pihak yang 
bertanggung jawab 
dengan hak yang 
tertentu pula. 
Pengaturannya pun 
mudah, cukup 
dengan klik-klik pada 
web browser Anda. 
Kemudian, kita 
sampai pada salah 
satu isu yang cukup 
penting bagi 


(TS sandar. him. header (Standard Hii Hender) 
(7 @ standart tempiatept 
IT fftomp. Solder (Temporary Folder) 


r Grey 


Rename | Cut| Copy | Delete | imporvExport | Select Al! 


Ella Edit Vlew Tab Sefings Go Bookmarks Tools Help 
Apek / 190 KB Afi 


Ihp/Mocainost3673/manage ia 


$ (Exampie Applicabont) 
pe OulckStart Outine) 


IT @.nop (nop's learning materian) 
manager (Session Data Manager) 


. message (Standard Error Message) 
(Sp standar. htm tonter (Standard Him Footer) 


Accelerated HTTP Cache Manager x) 
Las Modifas 
2003-05-09 13:22 
2003-03-10 00:52 
2001-01-21 04:39 
1998-12-30 09:23 
2009-05-09 11:55 
2001-01-21 04:39 
2003-03-10 0140 
2009-03-20 2015 
2003-05-09 11:55 
2001-01-21 04:39 
2001-01-21 04:39 
2003-03-11 0013 


kalangan enterprise: 
skalabilitas. 


www.infolinux.web.id 


& Zope Management Interface 


InroLINUX MEI 2003 63 


Tutorial Zope 


aki 


bek / 190 DO (htpMocalnost9673/manage 


(f Zope on https x af nop's Ieamingx | The Zope Bore | Zope xl 


Id Control. Panel 

2 Dpampies 

2 Mowerstat 
Bd scl.users 

2 @nop 


Momp-totder 


tes 
@ Zope Corporation 
Refresh 


& Membuat user baru pada Zope 


untuk melakukan navigasi terhadap isi- 
isi direktori Anda, sama sepertinya 
ketika bekerja dengan beberapa file 
manager populer. Dan frame paling 
kanan yang berukuran paling besar 
adalah daerah kerja Anda. 

Direktori-direktori pada frame sebelah 
kiri dapat diakses dari web browser 
dengan alamat relatif terhadap alamat di 
mana Zope di akses. 

Cobalah merujuk ke direktori 
Control Panel dan cermati beberapa hal 
di direktori ini. 


Membuat aplikasi 
sederhana 

Pada kesempatan kali ini, kita akan 
mencoba membuat satu aplikasi 
sederhana. Tujuan dari aplikasi tersebut 
adalah memperkenalkan konsep user di 
Zope dan pembuatan aplikasi web 
menggunakan DTML. 

Untuk itu, kita akan membuat user 
baru terlebih dahulu. User yang kali 
pertama Anda ciptakan pada saat 
instalasi sebaiknya jangan dipakai untuk 


Ela Eat View Tah Setings Go Boolmarts Tools Halo 


#8 (control Panel 
2 Deampies 
@ Mowekstat 


aci users 


“aa 


one. 


baek 72 19 Kh @ofioa 9 & htp/Mocamost3073/manage 


1 
(Eone Ouce sia SI), G0 


Help! 


IA Folder contains other objects. Use Folders to organize your web objects In io logical groups. The create pubiic interface optlon creales an Index 
document inside tne Folder to glve the Folder a default HTML representation. The create user folder option creates a User Folder Inside ine Folder 
Io hold autnorization information for tne Folder 
Id as 
Tite es 

IT create public intertace 

(Create user folder 


& Membuat sebuah direktori baru 


Setelah itu, logout-lah dan login 
kembali dengan user yang baru saja 
Anda ciptakan. Kemudian klik mouse 
Anda ke direktori root pada frame 
sebelah kiri. Setelah area kerja Anda pada 
frame sebelah kanan menampakkan isi 
dari direktori root tersebut, arahkan 
mouse Anda pada combo box yang 
terdapat di bagian kanan layar Anda dan 
pilihlah item Folder. Dengan 
menambahkan item Folder, Anda telah 
membuat sebuah direktori baru di 
direktori root. Berikan nama test dan title 
tes. Title digunakan untuk memperjelas 
kegunaan dari direktori tersebut. Setelah 
semuanya selesai, Anda akan melihat 
direktori baru di direktori root Anda. 
Selamat! Anda baru saja membuat 
sebuah direktori baru. Anda bisa 
mengakses direktori tersebut lewat web 
browser dengan alamat http:// 
localhost:96753/tes. 

Alamat tersebut 
mengasumsikan 


Anda menggunakan — Josmmam 


Elle Edit View Tab Seting Go Bookmarks Tools Help 
dna 70 Ou amoeanossmna Aa 


Zope menggunakan sistem orang tua 
dan anak seperti halnya pada OOP. Pada 
saat http://localhost:9675/tes diakses, 
Zope akan menampilkan suatu informasi. 
Berasal dari manakah informasi tersebut? 
Lazimnya, informasi didapatkan dari isi 
direktori tersebut. Akan tetapi, apabila 
direktori tersebut masih kosong, secara 
otomatis, Zope akan mencari ke direktori 
orang tuanya, dan dengan demikian 
Zope akan menampilkan informasi yang 
sama seperti http://localhost:9673 ketika 
kita mengakses http://localhost:9673/ 
tes. 

Mari kita membuat tampilan yang 
sedikit berbeda. Bagi Anda yang akrab 
dengan pemrograman web, tentunya 
Anda mengenal istilah index.html, 
index.php, index.jsp, dan lain 
sebagainya yang notabene diatur di web 
server sebagai start page untuk direktori. 
Begitupun dengan Zope. Akan tetapi, 


-9x 


J Zope on htpyx F nop's Ieamingx AF The Zope Bore |Y Indorhtmi «| 


port 9673. Gantilah 


Zope Ouick Start 


Welcome to Zope, a high-performance object-oriented piatorm for buliding dynamic Web appllcations. Here are some guick pointers to get you started: 
& Read The Fine Manual This document guldes you through Ihe whole process of learning Zope, from logging in for ine frst Bme to creating your own web appilcations. 


kegiatan sehari-hari. Untuk membuat user 
baru, arahkan mouse Anda ke frame 
sebelah kiri dan pilihlah direktori 

acl users. Di area kerja frame sebelah 
kanan, Anda akan menjumpai tombol 
untuk menambahkan user. Klik dan 
berikan informasi yang secukupnya 
untuk menambahkan user. Untuk saat in, 
berikan roles Manager kepada user yang 


nomor port tersebut 
sesuai dengan nomor 
port yang Anda 
gunakan. 

Tampilan yang 
terlihat di alamat http:/ 
/localhost:9673/tes 
tersebut akan sama 
seperti tampilan pada 


« Thor Ia baik Ieractre Zapa Turki weh gol yo satad Wih same virgin ska using ho Zope managuani neraca. To ur Ie Mor, Go any Foltr and 
.Zope Tutorial tom the add list and click the Ada button. Provide nama for Ine lutorial and click Adto begin working wiih 

& Check. out ine new sxampis Zope applicasons, These examples show you simple working Zope application that you can copy and mody. 

18 Go to the main Documentatan Overview on Zope.org. Here you wil ind pointers to oficial and community contributed documentation. 


' Look, at Ine various Malling Lists about Zope. The Maling Lists are where you can get gulck, acurate, tiendly help from a larga community of Zope users ftom around the 
worid, 


' Browse and search ine Integrated, Online Help System Which contains documentation on the various kinds of components you" find in Zope: 


& Gn drvchy ho Zopa Managamert nindca H yok Ika to sat wering with Zope Ng ana. MOTE: Dame verslana t Mcronet Internet 
sd vaty Yeriara «IE 55) may have management 


(speciricaiiy IE 
Or use a different browser. 


Explorer, 
(pages. IT you cannot view the management pages, try upgrading your IE 


' Find out about Zope Corporation, the publishers af Zope. 


677: 


ingin Anda buat tersebut. Management http://localhost:9673. 
user pada Zope memerlukan pembahasan Mengapa hal tersebut — 
tersendiri. bisa terjadi? & Mengakses sebuah direktori baru 


64  InroLINUX MEI 2003 www.infolinux.web.id 


Eie Eat View Tab Setings Go Bookmarts Tools Help 


dee 10 @safin ga MapiocamonSe7imanaga”—————————————————“ 4G 


Add DTML Document 


IA OThML Documant is used 10 hid tt conter. R.can cortain HTML, XML, pain tt, stucturat-tnd, ictera, A DTML documert can contain DTML 


Tutorial Zope 


sie at View Tao Setngs Go Bootmars Toots Help | 


caping tags. A DTML Document ders ton a DTML Matnod In Inai 1 has propertes ang does not Cal metnada on Ns container object 


Ivou may rose new DTIML Documoni using he f2m below. You may aha choose io upload an sing hn No tom your local Computer by 


& Menambahkan Dokumen DTML baru 


secara default, nama start page adalah 
index html. Entiti pada Zope tidak perlu 
diberikan ekstensi. Cukup sebutkan nama 
object-nya saja. 

Pindahkan direktori aktif ke direktori 
tes. Kemudian arahkan mouse Anda ke 
tempat di mana pertama Anda 
menambah sebuah direktori. Akan tetapi, 
untuk saat ini, pilihkan item DTML 
Document karena kita akan 
menambahkan sebuah dokumen DTML. 
Berikan nama index html. Judul dapat 
Anda isi dengan string apa saja. Anda 
juga bisa mengupload file yang telah 
Anda buat. 

Di direktori tes kini telah terdapat 
sebuah Dokumen DTML baru dengan 
nama index html. Arahkan kembali web 
browser Anda ke http://localhost:9673/ 
tes dan cermati perubahan tampilannya. 
Hal ini disebabkan karena start page 
index html telah berisikan sesuatu yang 
lain, yang merupakan isi default. Zope 
secara otomatis mengisikan nilai default 
ke beberapa entiti yang buat. 

Saat ini, kita akan bersiap-siap untuk 
mengedit index html tersebut. 
Kembalilah aktif ke dalam direktori tes 
pada ZMI dan arahkan mouse Anda ke 
area kerja frame kanan. Klik tombol 
mouse Anda pada index html dan dalam 
sekejap Anda akan dibawa ke layar edit 
index html tersebut. Di halaman ini, 
Anda diberi kesempatan untuk 
mengisikan isi index html datau meng- 
upload file yang telah Anda buat. Anda 
juga bisa mengubah title dari index html 
di halaman ini. 


Mari kita analisis isi dari index html 
yang disediakan oleh Zope. 
« dtml-var standard html header » 
«h2» « dtml-var title or id» «/h25 


Sp? 


This is the X dtml-var id» Document. 


«lp3 


« dtml-var standard html footer» 


Dari potongan kode tersebut, minimal 
kita menjumpai satu hal baru, yakni tag 
«dtmi-var». DTML, seperti halnya 
HTML juga menggunakan istilah tag. 
Dan tag yang akan dibahas di artikel ini 
adalah tag Xdtmi-var» yang berguna 
untuk menampilkan isi sebuah variabel. 

Baris pertama, yakni « dtmli-var 
standard html header» akan 
menampilkan isi dari variabel 
standard html header. Dapat dari 
manakah isi variabel ini? Karena tidak 


terdapat variabel 
ini di dalam isi 
direktori tes, 
maka Zope akan 
mencari ke 
direktori orang 
tuanya (yaitu 
root) dan akan 
menemukan 
entiti standard 
html header di 
sana. Nilai ini 
akan ditampilkan 
ke web browser. 
Kemudian 
pada baris kedua 
kita akan melihat 


www.infolinux.web.id 


Ata / 719 Wei 3 & (htp/mocanost9673/manage 


IYou may edit Ine source for this document using the form below. You may also upload Ine source for this documeni from & local fle, Click the 
browse button to select a local Me to upload. 


Tute 


KabaT var standard heat hendary 
h2»cdtal-var titia or Idoc/h2» 
, 
fehis 40 the cdtal-var do Document: 
» 
ital-var standard htal footer” 


& Layar edit index html 


bagaimana DTML bekerja sama dengan 
HTML. Sekali lagi «dtml-var 
title or id akan menampilkan judul 
atau nama dokumen. Sementara baris 
terakhir memiliki penjelasan seperti 
pada baris pertama. 

DTML sendiri memiliki banyak tag. 
Anda bisa merujuk ke http:// 
localhost:9673/HelpSys apabila Help 
System Zope telah terinstalasi. 

Bagaimana kesan Anda tentang 
Zope? Artikel ini memberikan sedikit 
gambaran tentang Zope dan DTML. 
Untuk membuat aplikasi, selain DTML, 
Anda juga bisa menggunakan ZPT 
ataupun External Method yang bisa 
berupa script Python ataupun Perl. 
Sampai ketemu dengan artikel Zope 
yang lain. Selamat mencoba! Zope 
zope zope....A 
Noprianto (noprianto @infolinux.co.id) 


Elle Edit View Tab Settings Go Bookmarks Tools Help 


Back / b 19 Kh @ siopfroo & af Jntpsnocalhost9e731es 


(@Bookmarklets 


(& Zops on https x |Y nop's Ieaminex |Of The Zape Bore! Of index html x 
index html 


This is the index html Document. 


(@:z: 


Pee“ rr 
& Tampilan baru direktori tes 


InroLINUX MEI 2003 65 


Tutorial NFS 


Sharing File di 
Jaringan dengan NFS 


File atau direktori milik sebuah komputer dapat diakses oleh 
komputer lain. Bahkan harddisk dan CD-ROM sebuah komputer 


seakan-akan menjadi milik komputer lain. Mirip share dan map di 


jaringan Windows. 


FS merupakan program aplikasi 
N untuk memudahkan kita dalam 

melakukan sharing file atau 
data. Melalui NFS, memungkinkan 
mesin Anda untuk melakukan mount- 
ing mesin orang lain atau server melalui 
remote. Sehingga bisa saling berbagi 
data atau menjalankan program 
aplikasi. 


Konfigurasi server NFS 
Sebelum Anda menjalankan NFS, 
Anda harus melakukan beberapa kon- 
figurasi file. File-file tersebut antara lain 
adalah: 

letclexports 

letc/hosts.allow 

letc/hosts.deny 


Dalam artikel ini, kami menggunakan 
asumsi PC yang digunakan adalah 
seperti berikut ini: 

@ Server menggunakan nomor IP: 
192.168.0.254 

@ Untuk worstation/PC klien, masing- 
masing menggunakan nomor IP: 
192.168.0.1 

192.168.0.2 

192.168.0.3 


Adapun langkah-langkah yang harus 
dilakukan adalah sebagai berikut: 
1. Mengekspor NFS Filesystems 
Cara setting konfigurasi /etc/exports 
adalah sebagai berikut: 
@ Pada konsol, login sebagai root: 
Login: root 
Password: 


@ Lakukan editing pada file /etc/exports, 


seperti berikut ini: 
root@localhost # vi /etc/exports 


66 InroLINUX MEI 2003 


@ Pada file /etc/exports, tambahkan 
direktori dan user seperti berikut ini: 
lusr/share/doc 192.168.0.1(ro) 
192.168.0.2(ro) 192.168.0.3(ro) 
Ihome/siswa 192.168.0.1(rw) 
192.168.0.2(rw) 192.168.0.3(rw) 


@ Simpan hasil pekerjaan Anda. 


2. Konfigurasi /etc/hosts.deny 
/etc/hosts.deny berfungsi untuk 
melakukan pemblokiran akses ke server 
terhadap semua IP yang ada. 
Langkahnya adalah sebagai berikut: 
@ Lakukan editing pada file /etc/ 
hosts.deny, pada konsol ketikkan 
sebagai berikut: 
root@localhost # vi /etc/hosts.deny 


@ Isikan kalimat seperti berikut ini: 
portmap:ALL lockd:ALL mountd:ALL 
rguotad:ALL statd:ALL 


@ Simpan hasil pekerjaan Anda. 


3. Konfigurasi /etc/hosts.allow 
/etc/hosts.allow berfungsi untuk 
mengizinkan IP mana saja yang bisa 
terhubung ke server. Adapun langkahnya 
adalah sebgai berikut: 

@ Lakukan editing pada file /etc/ 
hosts.allow, pada konsol ketikkan 
sebagai berikut: 
root@localhost # vi /etc/hosts.allow 


@ Isikan alamat IP, seperti berikut ini: 
lockd: 192.168.0.1 , 192.168.0.2, 
192.168.0.3 
rguotad: 192.168.0.1, 192.168.0.2, 
192.168.0.3 
mountd: 192.168.0.1, 192.168.0.2, 
192.168.0.3 


www.infolinux.web.id 


statd: 192.168.0.1, 192.168.0.2, 
192.168.0.3 


4. Menjalankan service pendukung 
setelah kita selesai melakukan 
konfigurasi, selanjutnya kita jalankan 
service-service pendukung seperti 
tersebut di bawah ini: 
@ Portmap 

Jalankan service portmap, dengan 

cara sebagai berikut: 

root@localhost # /etc/init.d/portmap start 


@ NFS 
Selanjutnya jalankan service NFS, 
sebagai berikut: 
root@localhost # /etc/init.d/nfs start 


@ Untuk memastikan program NFS dan 
program portmap sudah berjalan, 
lakukan monitoring dengan 
menggunakan rpcinfo dan pastikan 
hasilnya sama dengan keterangan di 
bawah ini: 
root@localhost # rpcinfo -p program vers 
proto port 
100000 2 tcp 111 portmapper 
100000 2 udp 111 portmapper 
100011 1 udp 749 rguotad 
100011 2 udp 749 rguotad 
100005 1 udp 759 mountd 
100005 1 tcp 761 mountd 
100005 2 udp 764 mountd 
100005 2 tcp 766 mountd 
100005 3 udp 769 mountd 
100005 3 tcp 771 mountd 
100003 2 udp 2049 nfs 
100003 3 udp 2049 nfs 
300019 1 tcp 830 amd 
300019 1 udp 831 amd 
100024 1 udp 944 status 
100024 1 tcp 946 status 


100021 1 udp 1042 nlockmgr 
100021 3 udp 1042 nlockmgr 
100021 4 udp 1042 nlockmgr 
100021 1 tcp 1629 nlockmgr 
100021 3 tcp 1629 nlockmgr 
100021 4 tcp 1629 nlockmgr 


@ Menjalankan ulang export 
/etc/exports yang telah Anda edit 
belum bisa dilihat hasilnya sampai 
Anda menjalankan-ulang, dengan 
menuliskan sintaks perintah berikut 
ini: 
root@localhost # exportfs -ra 


@ Perintah tersebut berfungsi untuk 
memaksa nfsd membaca ulang file / 
etc/exports, yang telah Anda 
modifikasi. 


Konfigurasi Klien NFS 
Setelah Anda selesai melakukan setting 
NFS pada server, maka langkah 
selanjutnya adalah melakukan setting 
NFS pada mesin klien. Kami berasumsi 
mesin klien Anda menggunakan nomor 
IP 192.168.0.1 Berikut ini merupakan 
langkah-langkah untuk melakukan setting 
klien NFS. 
@ Pada konsol, login sebagai root: 
Login: root 
Password: 


@ Sebelum memulai, pastikan file /proc/ 
filesystems ada baris berisi nfs, seperti 
berikut ini: 
root@localhost # more /proc/filesystems 
nodev rootfs 
nodev bdev 
nodev proc 
nodev sockfs 
nodev tmpfs 
nodev shm 
nodev pipefs 
ext2 
nodev devfs 
nodev devpts 
reiserfs 
vfat 
ext3 
nodev usbdevfs 
nfs 
nodev autofs 
iso9660 


Tutorial NFS 


Skema Jaringan NFS Server 


Server Linux 


192.168.0.254 


— 


N 


Linux/Unix 
Workstation 
192.168.0.2 


Linux/Unix 
Workstation 
192.168.0.1 


Adapun cara untuk melakukan 
mounting direktori-direktori remote 
adalah sebagai berikut: 
D Pada konsol, login sebagai root 
Login: root 
Password: password 


D Buatlah direktori baru pada direktori 
/mnt, misalnya doc dan share 
Iroot@localhost: -1 # cd /mnt 
Iroot@localhost: — J # mkdir /(mnt/doc 
Iroot@localhost: — | # mkdir /mnt/share 


D Kemudian lakukan mounting 
direktori pada server, caranya 
sebagai berikut: 

Iroot@localhost: - | # mount 
192.168.0.254:/usr/share/doc/ /mnt/ 
doc 

Iroot@localhost: -J # mount 
192.168.0.254:/home/siswa /mnt/ 
share 


Untuk melakukan unmounting 
direktori pada server atau PC tujuan, 
Anda cukup mengetikkan perintah 
sebagai berikut: 

Iroot@localhost: —J # umount /mnt/doc 
Iroot@localhost: — | # umount /mnt/share 


www.infolinux.web.id 


TS 


SN IX 
Sa 


Linux/Unix 
Workstation 
192.168.0.3 


@ Untuk menjalankan mounting 
direktori-direktori remote secara 
otomatis pada saat komputer klien 
dinyalakan, Anda bisa melakukan 
editing pada file /etc/fstab, sebagai 
berikut: 

D Pada konsol, login sebagai root 
Login: root 
Password: 


D Lakukan editing pada file /etc/fstab, 
seperti berikut ini: 
Iroot@localhost: — | # vi /etc/fstab 


D Tambahkan kalimat sebagai 
berikut: 
192.168.0.254:/usr/share/doc/ /mnt/ 
doc nfs ro 0 0 
192.168.0.254:/home/siswa /mnt/ 
share nfs rw 0 0 


D Kemudian simpan hasil pekerjaan 
Anda. 


Pada saat PC Anda dinyalakan, Anda 
bisa langsung mengakses data atau 
menggunakan program aplikasi secara 
bersama-sama. Selamat mencoba.A 
R. Kresno Aji (masaji@ai.co.id) 


InroLINUX MEI 2003 67 


Tutorial Wine 


Wine: 


Menjalankan Aplikasi 
Windows di Linux 


cobalah Wine. 


utorial singkat ini akan menjelas 

kan cara menginstalasi salah satu 

program emulasi Windows, yaitu 
CodeWeavers Wine. Paket binari 
program ini tersedia di CD /nfoLINUX 
edisi Maret 2003. CodeWeavers 
(www.codeweavers.com) merupakan 
perusahaan pembuat software di Linux 
dan Unix untuk menjalankan aplikasi 
MS Windows. CodeWeavers Wine 
adalah salah satu paket yang 
dikembangkan dari projek Wine 
(www.winehg.org). 

Instalasi CodeWeavers Wine ini 
sangat mudah karena berbentuk RPM. 
Kecuali jika distro Anda tidak mendukung 
RPM, sehingga harus menginstalasi 
paket Wine yang berformat lain, misalnya 
kompilasi dari source yang juga tersedia 
di CD /InfoLINUX. CATATAN: Pengguna 
Mandrake 9.0 pantas gembira, karena 
Wine telah disertakan dalam paket RPM 
di CD ke-2. 

@ Langkah pertama, instalasi paket, 
misalnya dengan perintah: 

rpm -Uvh codeweacers-wine-20020904- 

7.i386.rpm 


Location of the Wine configuration file: 
8 "Awine/config (exists, uritable) 


» Other 


& Gambar 1. Setup CodeWeavers Wine 


68 InroLINUX MEI 2003 


Saat bekerja dengan Linux, Anda ingin 
menjalankan aplikasi MS Windows tanpa 
logout atau reboo? Ada dua pilihan bagus 
tapi tidak free, VMWare atau Win4Lin. Jika 
ingin yang free meski tidak istimewa, 


@ Langkah kedua, jalankan perintah 
setup: 
winesetup 


@ Langkah ketiga, pada tampilan seperti 
Gambar 1, tekan Next dan Next lalu 
Finish. 


Untuk menguji coba, 
jalankan salah satu 
program di MS 
Windows, misalnya 
Winamp yang ada 
dalam direktori C:/ 
Program Files/Winamp/ 
winamp.exe. Jika 
partisi Windows di- 
mount pada /c 
(biasanya /mnt/ 
windows atau /mnt/ 
dos), jalankan perintah 
berikut: 
wine /c/Program)| Files/ 
Winamp/winamp.exe 


ML SLALA BMELAN T) 


Gambar 2 memperlihatkan 
perbandingan tampilan player MP3 di 
Linux (XMMS, gambar atas) dengan di 
Windows (Winamp, gambar bawah). 

Gambar 3 adalah dekstop 
WindowMaker di Linux sedang 
menampilkan program pengolah gambar 
di Windows, Paint Shop Pro. 

Berdasarkan pengalaman penulis 
dengan Mandrake 9.0, lebih baik 
menggunakan paket Wine dari CD 
Mandrake daripada Codeweavers-wine 
dari CD /nfoLINUX. Misalnya, Winamp 


www.infolinux.web.id 


Osis ala 


& Gambar 3. Wine Menjalankan Paint Shop Pro 


O- Papa 


Kena OA aa 


& Gambar 2. XMMS dan Wine 
Menjalankan Winamp 


yang dijalankan dari dengan wine 
Mandrake menghasilkan suara yang lebih 
baik daripada dijalankan dengan 
Codeweavers-wine. Dua jenis wine ini 
belum stabil, sehingga belum bisa 
menjalankan aplikasi besar semacam 
Microsoft Office. 


2 | Paint Shop Pro - danakjpg 
| Elle Edit View Image Colors Layers Selectons Masks Capture Window Help 
tan Bo ana KR 


CodeWeavers telah berhasil 
mengembangkan aplikasi Linux untuk 
menjalankan Microsoft Office 97/2000, 
Lotus Notes, dan lain-lain, yaitu 
CrossOver Office. Produk lainnya, 
CrossOver Plugin, dapat mengaktifkan 
plugin Windows, seperti OuickTime, 
ShockWave Director, Windows Media 
Player 6.4, Word Viewer, Excel Viewer, 
PowerPoint Viewer, dan lain-lain. 
langsung dari web browser Linux. 
Sayangnya, semua itu tidak free. 
Rusmanto (rus @infolinux.co.id) 


GnomeMeeting: 


VolP atau 
Telepon via 
Internet 


Tutorial Gnomemeeting 


Bertelepon jarak jauh antarkota bahkan antarnegara tidak mesti 
membayar mahal. Linux dengan Gnomemeeting-nya dapat 
membantu Anda ber-SLJJ atau SLI via Internet. Istilah 


populernya VolP Merdeka. 


nomemeeting merupakan program 

aplikasi bawaan Gnome, yang 

memungkinkan kita untuk 
melakukan komunikasi dua arah ataupun 
lebih. Baik melalui teks (chatting), 
maupun dengan menggunakan mikrofon 
atau webcam. Komunikasi suara ini 
sering disebut VolP (Voice over Internet 
Protocol). Fungsinya hampir sama seperti 
kita menggunakan aplikasi Netmeeting 
dari Microsoft? (Lihat Gambar 1.). 

Baru-baru ini, kami mencoba 
kemampuan Gnomemeeting untuk 
berhubungan dengan Microsoft 
Netmeeting?. Dengan menggunakan dua 
buah PC dan sebuah kabel cross. 
Penggunaan Gnomemeeting secara 
intranet ini, dimaksudkan agar kami bisa 
mengetahui respon dari masing-masing 
PC, satu sama lain secara baik. 

Anda tidak perlu mengkhawatirkan, 
artikel ini bisa Anda coba secara online 
menggunakan jaringan internet yang 
terpasang pada PC Anda. Sepanjang 
Anda mengetahui alamat IP dari lawan 


Gambar 1. » 
Gnomemeeting 
dan Netmeeting 


bicara Anda. Atau Anda dapat 
menggunakan bantuan dari server /LS, 
yang bisa anda jalankan dengan 
menekan tombol ikon bergambar buku 
dan tulisan ILS. 

Pada penggunaan Gnomemeeting kali 
ini, kami menggunakan sistem operasi 
Linux Mandrake 9.0, yang tersambung 
dengan Microsoft? Windows 2000 
Advance Server9. Adapun spesifikasinya 
adalah sebagai berikut: 

Linux Mandrake 9.0 

Processor AMD Duron 1,2GB 
RAM 256MB 

Alamat IP: 192.168.1.1 
Microsoft Advance Server 2000 
Processor Pentium 111/733MHz 
RAM 512MB 

Alamat IP: 192.168.1.254 


Instalasi dan konfigurasi 
Gnomemeeting 

Untuk melakukan instalasi 
Gnomemeeting, Anda harus memastikan 
bahwa prgram ini sudah terpasang, pada 
saat Anda melakukan instalasi sistem 
Linux pada PC Anda. Untuk 
memastikannya, Anda bisa mengetikkan 
perintah berikut ini: 

masaji@path: - 2 rpm -ga | grep meeting 
gnomemeeting-0.93-3mdk 


Instalasi Gnomemeeting 

Jika belum melakukan instalasi 
Gnomemeeting, Anda bisa melakukan 
kompilasi dengan menggunakan paket 
source atau rpm yang tersedia di CD 


www.infolinux.web.id 


InfoLINUX April 2003. Adapun 

kebutuhan program Gnomemeeting, 

antara lain sebagai berikut: 

@ File library yang dibutuhkan: 
1.openh323 » -— 1.8.0-2 


2. pwlib 
3. libopenh323.s0.1 
4. libpt.so.1 


@ Untuk aplikasi Gnomemeeting, kami 
menggunakan program versi berikut: 
gnomemeeting-0.93-3mdk.i586.rpm 


Jika file library yang dibutuhkan 
sudah terpasang pada sistem Anda, 
selanjutnya Anda bisa melakukan 
langkah-langkah kompilasi sebagai 
berikut: 

1. Pada konsol, lakukan login sebagai 
root 

login: root 

Password: password (ganti dengan pasword 

Anda) 


Anda juga bisa menjadi root, pada 
saat Anda login sebagai user biasa atau 
pada waktu menggunakan X Window, 
dengan mengetikkan sintaks perintah 
pada konsol sebagai berikut: 
luser@localhost: — | $ su -I root 
Password: (isi dengan password root Anda) 


2. Pindah direktori 

Selanjutnya Anda bisa pindah ke 
direktori, di mana Gnomemeeting berada. 
Misalkan file tersebut berada pada 
direktori /mnt/cdrom/Mandrake/RPMS2/. 
Anda bisa mengetikkan perintah berikut 
ini: 

Iroot@localhost: — | £ cd /mnt/cdrom/ 
Mandrake/RPMS2/ 


3. Instalasi Gnomemeeting 
Selanjutnya, Anda bisa mengetikkan 
perintah berikut ini: 
Iroot@localhost:RPMS2) # rpm -ivh 
gnomemeeting-0.93-3mdk.i586.rpm 
gnomemeeting 

FEE EA E AAA IEEE RERE ERA 
FEE ERA ERA RERE ERA RERE ERA 


Konfigurasi Gnomemeeting 
Selanjutnya, untuk melakukan 
konfigurasi Gnomemeeting, Anda bisa 
menjalankan langkah-langkah konfigurasi 


InoLINUX MEI 2003 69 


Tutorial Gnomemeeting 


Gnomemeeting sebagai berikut: 
1. 


Untuk menjalankan Gnomemeeting, 
caranya sederhana. Pada konsol, 
Anda bisa mengetikkan perintah 
berikut ini: 

Imasaji@localhost: — | $ gnomemeeting & 


Selanjutnya akan tampak tampilan 
gambar seperti Gambar 2. 


| « Gambar 2. 
Jendela awal 
konfigurasi 


| Gnomemeeting 


Gambar tersebut merupakan jendela 
konfigurasi Gnomemeeting, jika Anda 
baru kali pertama menjalankan 
program tersebut. Tekan tombol (OK) 
untuk pindah ke jendela konfigurasi 
berikutnya. 


2. Selanjutnya, Anda akan melihat 


70 


tampilan selamat datang dari 
GnomeMeeting Configuration 
Assistant, seperti tampak pada 
Gambar 3. 


20 
& Gambar 3. Bantuan pertama 
konfigurasi Gnomemeeting 


Tekan tombol (Forward| untuk masuk 
pada jendela konfigurasi selanjutnya. 


. Selanjutnya, Anda bisa mengisikan: 


nama, alamat e-mail, lokasi, dan 
komentar. Anda juga bisa mencentang 
(V) pada bagian Do not register me to 
the GnomeMeeting ILS directory, jika 
Anda tidak ingin mendaftarkan diri 
pada GnomeMeeting ILS directory. 
Selengkapnya, Anda bisa melihat 
pada Gambar 4. 

Tekan tombol (Forward| untuk masuk 
pada jendela konfigurasi selanjutnya. 


. Pada jendela selanjutnya, Anda akan 


mendapatkan pilihan koneksi jaringan, 
apakah Anda akan menggunakan 


InroLINUX MEI 2003 


Pikase enter inlormation about yoursef, Thi Informaton wd be 
remote H323 sofware, and 0 


Abate 
Ea pa aa 
EN Pena 
Bapa 
Ia Pe 


IV Do not reyiter mx 0 the Gnome Meeting ILS directory 


X greet Bae 
& Gambar 4. Bantuan kedua 
mengisi data pribadi 


jaringan internet, seperti: modem, 
ADSL, ISDN atau jaringan intranet, 
menggunakan LAN serta Anda atur 
sendiri (custom). 

Jika PC Anda merupakan PC Desktop, 
yang tidak terhubung ke jaringan lain 
selain internet, Anda bisa 
menggunakan modem dial-up 

maupun ISDN atau ADSL. Namun jika 
PC Anda terhubung ke server, Anda 
bisa memilih penggunaan TI/LAN. 
Lihat Gambar 5. 


Connection Type - Page 3/4 


(hem obisin a better resuk In caeh panularcase. 


X.coei | ba (B2 


& Gambar 5. Bantuan ketiga 
memilih jenis koneksi 


Pada gambar di atas, tampak secara 
default menggunakan jaringan 
modem. Klik tombol (Forward) untuk 
melanjutkan ke jendela selanjutnya. 
5. Sampai di sini konfigurasi 
Gnomemeeting sudah selesai, seperti 
diperlihatkan pada Gambar 6. 


Menjalankan 

Gnomemeeting 

Untuk menjalankan Gnomemeeting ada 

dua cara, antara lain sebagai berikut: 

1. Pada X Window, Anda bisa membuka 
konsol, kemudian menjalankan 
program Gnomemeeting dengan 
mengetikkan perintah sebagai berikut: 
Imasaji@localhost: — | $ gnomemeeting & 


www.infolinux.web.id 


2. Jika menggunakan Linux Mandrake 
9.0 dan KDE, Anda bisa men- 
jalankan Gnomemeeting dengan 
mengklik pada bagian: K Menu - 
Networking - Other - Gnomemeeting. 
Seperti yang diperlihatkan pada 
Gambar 7. 


I Done! - Page 4/4 


X cet | daa KAI 


4 Gambar 6. Konfigurasi selesai 


menjalankan Gnomemeeting 


Setelah Gnomemeeting berjalan, 
tampilannya dapat Anda lihat seperti 
Gambar 8. 

Setelah Gnomemeeting berjalan, Anda 
bisa memulai dengan mengisikan nomor 
IP yang dapat Anda panggil atau dengan 
cara mencari pada tombol ILS, yang 


Tampilan | 
Gnomemeeting 


Gambar 9. 

Mengontak 

teman dengan 
Alamat IP 


terletak pada tombol sebelah kiri atas 
pada gambar di atas. 

Pada contoh ini, kami langsung 
melakukan panggilan dengan mengisikan 
nomor IP tujuan, dilanjutkan dengan 
menekan tombol (Enterl atau mengklik 
menu: Call - Connect, seperti 
diperlihatkan pada Gambar 9. 

Anda juga bisa melakukan sambungan, 
dengan mengklik pada tombol bergambar 
kabel pada bagian atas sebelah kanan 
pada gambar tersebut di atas. 

Pada PC Windows 2000 Advance 
Server, jika Microsoft Netmeeting dijalan- 
kan, akan tampak adanya jendela konfir- 
masi penerimaan, seperti Gambar 10. 


manj| D BM (vera. Dvndovul Momen) Kemen) Wc) TT 
& Gambar 10. MS Windows Netmeeting 


Jika konfirmasi Anda terima, maka 
selanjutnya akan tampak daftar user yang 
sedang online pada PC Windows dengan 
user Anan akan menerima user Kresno 
Aji dari PC Linux. 

Pada Gambar 11 dan 12, diperlihat- 
kan posisi masing-masing, baik pada PC 
Windows maupun pada PC Linux, 
kondisi user yang sedang online. Pada 
Gnomemeeting, Anda bisa melakukan 
chatting dengan menekan tombol 
bertuliskan Hi, yang terletak pada posisi 
sebelah kiri atas pada gnomemeeting. 

Untuk pengaturan suara dan 
penggunaan mikrofon, Anda bisa 


& Gambar 11. Gnomemeeting 
berkomunikasi dengan 
Netmeeting 


Tutorial Gnomemeeting 


Taj (ol (al Ia 


ag 


& Gambar 12. Netmeeting 
berkomunikasi dengan 
Gnomemeeting 


menekan tombol bergambar speaker 
beserta tombol bergambar pegangan 
pintu di bawahnya. Untuk penggunaan 
web camera, Anda tinggal menekan 
tombol bergambar kamera di sebelah kiri. 
Anda bisa menggunakan kamera USB 
yang banyak beredar saat ini. 


Cara penggunaan VolP 

Merdeka 

Untuk menggunakan jaringan VolP 

Merdeka, komputer harus terhubung ke 

Internet, baik menggunakan WaveLAN 

maupun modem telpon biasa. Komputer 

juga harus memiliki sound card, mikrofon, 
headphone (peralatan ini sebaiknya 
digunakan karena lebih baik dari speaker 
eksternal dalam mengatasi feedback). 

Ikuti langkah-langkah seperti berikut ini: 

1. Setelah tampil jendela Gnome- 
Meeting, klik pada bagian Edit - 
Preferences (Gambar 13). Klik pada 
bagian Directory Settings. 

2. Pada tab Gatekeeper, bagian Register- 
ing Method, pilih Gatekeeper host. Isi 
alamat IP Gatekeeper yang akan Anda 
akses, seperti diperlihatkan pada 
Gambar 14. 

3. Setelah di-c/ose, Gnomemeeting akan 
mencari Gatekeeper untuk melakukan 
registrasi via Internet. 

4. Untuk melakukan pembicaraan 
dengan relasi maupun saudara Anda, 
pada kolom berisi ca/fto://. Anda bisa 
tes dengan mengetikkan alamat IP 
seperti di bawah ini: 
202.148.53.18 


Selanjutnya tekan tombol bergambar 
kabel. 


www.infolinux.web.id 


5. Setelah tersambung kepada 
Gatekeeper, Anda bisa melakukan 
sambungan ke rekan maupun famili 
Anda yang menggunakan jaringan 
VolP Merdeka, dengan mengetikkan 
nomor seperti tersebut di bawah ini: 
0111 a xxxxxxxx 


Keterangan: 

@ 0111: merupakan nomor Gatekeeper 
(IX) yang harus Anda tuliskan dengan 
benar. 

@ huruf n merupakan kode area sesuai 
dengan nomor tujuan Anda. 

@ xxxxxxxx merupakan nomor dari 
rekan/famili Anda yang tersambung ke 
VolP Merdeka. 


Directory Settings 

Ie coders 
Ain Codecs 
Video Codecs 

Ik bevices 
Audio Device 
“Video Devices 


S LA WAK 
1 eeting 


(c) 2000, 2001, 2002 by Damien Sandras 


& Gambar 13. Edit Preferences 
Gnomemeeting 


GnomeMesting Sefings 


Iv General Directory Settings: 
KDAP Directory 


NDAP Direstory is secoris.com 


8 | 7 enabie fevstering 


Gatekeeper 
Feoistering method: Gatekeeper host (z 

Batekeeperipif 

Gatekeeper host: |202.145.63.18| 


X Cove 


& Gambar 14. Setting untuk akses 
Gatekeeper 


Misalnya, Anda ingin melakukan 
hubungan denga rekan Anda di 
Denpasar-Bali yang tersambung ke VolP 
Merdeka dengan nomor area 0367 dan 
nomor telponnya adalah 1234567. 
Anda bisa menuliskan sebagai berikut: 
0111 361 1234567 


Untuk lebih jelasnya bagaimana 
penomoran telepon VolP Merdeka, lihat 
www.voipmerdeka.net. Nah, selamat 
mencoba!A 
R. Kresno Aji (masaji@ai.co.id) 


InroLINUX MEI 2003 71 


Tutorial SSH 


SSH: 


Meningkatkan 


Keamanan 


Remote Login 


Sekarang bukan lagi era telnet, karena sangat tidak aman. 
Informasi yang Anda ketik ketika telnet dapat dicuri dengan 
mudah. Tiba saatnya Anda beralih ke ssh. 


asilitas remote login yang 

memungkinkan user suatu sistem 

untuk menjalankan perintah dari 
jarak jauh, telah berkembang dari waktu 
ke waktu. Di satu sisi fasilitas ini 
memberikan keuntungan bagi user, 
karena tidak lagi harus dibatasi oleh 
lokasi, namun di sisi lain fasilitas ini 
membuka celah bagi tangan-tangan jahil 
untuk mengacaukan sistem. 

Sejak penggunaan telnet sebagai 
program remote login ditinggalkan, 
secara de facto ssh merupakan program 
remote login yang paling banyak 
digunakan, karena ssh yang relatif lebih 
aman dibanding dengan metode lainnya. 
Namun demikian, bukan berarti ssh 
menjamin sepenuhnya tidak akan terjadi 
penyusupan. Oleh karena itulah, tulisan 
ini dibuat untuk lebih meningkatkan 
keamanan remote login menggunakan 
ssh. 

Tulisan ini mengasumsikan pembaca 
sudah terbiasa paling tidak menggunakan 
ssh client untuk melakukan sesi remote 
login. Bagi pembaca yang belum terbiasa 
menggunakan ssh client, silahkan 
berkonsultasi dengan manual page 
ssh(1). 


SSH 

SSH (ssh client) adalah program yang 
digunakan “logging” ke suatu mesin lain. 
Dengan SSH, user dapat meng-eksekusi 
perintah-perintah yang tersedia di mesin 
lain tersebut. SSH ditujukan sebagai 
pengganti r/ogin dan rsh, untuk 
menyediakan komunikasi yang aman dan 


72 InroLINUX MEI 2003 


terenkripsi antara dua host menggunakan 
jaringan yang seperti kita tahu tidak 
aman. 

Seperti yang disebutkan sebelumnya, 
di sini terjadi interaksi antara dua 
“untrusted” host. Salah satu dari kedua 
untrusted host tersebut bertindak sebagai 
“SSH server host”, sedangkan yang 
lainnya sebagai “SSH client host”. SSH 
server host menjalankan sebuah program 
daemon yang bernama sshd untuk 
memberi layanan logging, sedangkan 
SSH client host menggunakan program 
SSH client (selanjutnya hanya akan 
digunakan ssh untuk menyebut SSH 
client) untuk mengakses sshd. 

Kedua ssh dan sshd, pada distrubusi 
UNIX like seperti BSD dan GNU/Linux 
hampir dipastikan telah tersedia pada 
instalasi standar. Pada BSD dan GNU/ 
Linux, distribusi paket ssh biasanya 
menggunakan OpenSSH. Begitu pula 
pada tulisan ini, mengasumsikan Anda 
menggunakan OpenSSH sebagai paket 
penyedia ssh dan sshd. 


OpenSSH 

OpenSSH yang merupakan software 
FREE hasil kerja tim OpenBSD memiliki 
fasilitas yang tidak kalah bagusnya 
dibandingkan dengan produk komersial 
yang serupa. Pada kenyataannya, secara 
de facto, OpenSSH menjadi standar 
fasilitas “remote login” pada sebagian 
besar OS UNIX like. Sebut saja, 
OpenBSD dan FreeBSD serta semua 
distribusi GNU/Linux, semuanya 
menggunakan OpenSSH. OpenSSH 


www.infolinux.web.id 


menyediakan dukungan kedua protokol 
SSH versi 1 dan versi 2 sebagai media 
komunikasi aman dan terenkripsi yang 
terjadi antara ssh dan sshd. 

Tulisan ini tidak akan membahas 
secara mendalam mengenai protokol 
SSH versi 1 dan versi 2. Tulisan ini juga 
tidak akan menjelaskan cara instalasi 
OpenSSH. Bagi Anda yang ingin 
mengetahui lebih jauh mengenai 
spesifikasi Protokol SSH silakan 
berkonsultasi dengan manual page 
ssh(1) dan sshd(8). Begitu pula bagi 
Anda yang tertimpa nahas tidak memiliki 
instalasi OpenSSH pada sistem, silakan 
berkonsultasi dengan file INSTALL dan 
README yang tersedia bersama dengan 
distribusi source code OpenSSH. 


Konfigurasi sshd 

Langkah pertama mengamankan 
komunikasi ssh antardua host adalah 
dengan melakukan pengetatan pada sisi 
sshd. Konfigurasi standar sshd pada 
kebanyakan distribusi biasanya belum 
optimal dalam hal pemanfaatan fasilitas 
keamanan yang mampu diberikan oleh 
OpenSSH. 

Konfigurasi sshd tersimpan dalam file 
/etc/ssh/sshd config. Perilaku sshd akan 
mengikuti definisi yang dibuat di dalam 
file tersebut. Anda bisa memerintahkan 
sshd untuk berperilaku berbeda dengan 
memberikan parameter tambahan pada 
command line saat menjalankan sshd. 

Setelah melakukan perubahan pada 
file konfigurasi, hendaknya Anda 
mengirimkan sinyal SIGHUP kepada sshd 
agar ia membaca kembali file konfigurasi 
dan memberikan efek atas perubahan 
yang dibuat. Jalan alternatif untuk 
memerintahkan sshd untuk membaca 
ulang file konfigurasi adalah dengan cara 
me-restart daemon itu. Hampir dipastikan 
pada distribusi GNU/Linux atau BSD 
menyertakan script yang akan 
mempermudah proses restart ini, 
periksalah direktori script ini distribusi OS 
Anda, biasanya di /etc/init.d. 

Berikut ini beberapa kata kunci 
konfigurasi sshd yang akan disesuaikan. 
Kata kunci konfigurasi ini bukanlah daftar 
lengkap, melainkan hanya beberapa 
bagian saja yang dianggap perlu 


disesuaikan dalam rangka langkah 
pengamanan. Daftar lengkap konfigurasi 
sshd dapat Anda temui di manual page 
sshd config(5). 


AllowGroups 

Kata kunci ini dapat diikuti dengan 
sebuah daftar pattern nama group. Setiap 
pattern nama group, jika lebih dari satu, 
dipisahkan oleh spasi. Jika disebutkan, 
maka user yang diperbolehkan login 
adalah user yang termasuk dalam group 
yang disebutkan pada kata kunci ini. 
Penggunaan wildcards ““” dan “?" 
diperbolehkan dan hanya nama group 
yang dapat dipergunakan, group ID 
numerik tidak dikenal di sini. 

Contoh berikut ini mengakibatkan 
hanya user-user yang termasuk dalam 
group “wheel” saja yang bisa melakukan 
remote login. 

AllowGroups wheel 


AllowUsers 

Kata kunci ini memberikan efek yang 
mirip dengan efek A/lowGroups, hanya 
saja kata kunci ini berlaku untuk pattern 
nama user. 

AllowUsers shiro henry salman yanofsky rojul 


Baris di atas mengindikasikan hanya 
user-user Shiro, henry, salman, yanofski, 
dan rojul yang diperkenankan untuk 
melakukan remote login. Jika pattern user 
diberikan dalam format USER@HOST, 
maka USER dan HOST diperiksa secara 
terpisah untuk membatasi USER supaya 
hanya melakukan remote login dari HOST 
saja. Contoh berikut membatasi agar user 
henry hanya melakukan remote login dari 
host boypyt.nurulfikri.co.id. 

AllowUsers henry@boypyt.nurulfikri.co.id 


DenyGroups 

Kata kunci ini kebalikan dari Allow- 
Groups. Gunakan kata kunci ini jika 
jumlah group yang tidak diizinkan 
melakukan remote login lebih sedikit 
dibanding jumlah group yang diizinkan, 
jika sebaliknya, maka gunakan 
AllowGroups. Hal ini bukan keharusan, 
melainkan hanya untuk kemudahan saja. 
Bayangkan jiga ada 99 group yang 
dimaksudkan untuk tidak diizinkan 


remote login dan hanya 1 group yang 
diizinkan. Suatu hal yang masuk akal jika 
anda menggunakan AllowGroups, karena 
Anda hanya perlu menyebutkan satu 
pattern group saja. Bandingkan jika Anda 
menggunakan DenyGroups pada kasus 
ini, di mana anda harus menyebutkan 99 
pattern group. 


DenyUsers 

Mirip dengan DenyGroups, DenyUsers 
ini kebalikan dari AllowUsers. Trik 
penggunaannya pun serupa dengan kata 
kunci DenyGroups. 


ClientAlivelnterval 

Jika dalam waktu yang cukup lama Anda 
meninggalkan console remote Anda 
tanpa ada aktivitas, sshd akan tetap 
mempertahankan koneksi agar tetap 
terjalin. Hal ini merupakan risiko 
keamanan tersendiri bisa pada saat itu 
ada orang jahil yang memanfaatkan 
kelengahan Anda. Oleh karena itu, Anda 
perlu memberi waktu pada sshd agar 
mengirimkan pesan untuk meminta 
respon jika tidak menerima paket data 
dari ssh pada interval tertentu. 

Berikan interval waktu dalam detik 
pada kata kunci ClientAlivelnterval agar 
sshd mengirim “Alive Message" jika 
terjadi idle. Jika anda memberikan 
interval 0, maka sshd tidak akan pernah 
mengirim alive message. 
ClientAlivelnterval 60 


ClientAliveCountMax 

Kata kunci ini menyebutkan jumlah 
maksimum alive message boleh dikirim 
oleh sshd tanpa mendapat respon. Jika 
jumlah ini tercapai dan tetap tidak ada 
respon dari client, sshd akan memutus- 
kan koneksi yang terjadi dengan client. 
ClientAliveContMax 5 


Alive message yang dikirim oleh sshd 
menggunakan kanal terenkripsi. Oleh 
karena itu, jaminan tidak terjadinya 
“spoof” terhadap pesan ini bisa 
diandalkan. 


LoginGraceTime 


Kata kunci ini menyebutkan waktu dalam 
detik di mana sshd akan memutuskan 


www.infolinux.web.id 


Tutorial SSH 


hubungan pada saat user gagal 
melakukan otentikasi. Memperkecil waktu 
default (600) mungkin akan 
meningkatkan keamaan, maka perkecil 
waktu default konfigurasi ini. 
LoginGraceTime 300 


MaxStartups 

Kata kunci ini memberi nilai maksimum 
koneksi yang gagal terotentikasi pada 
“waktu yang sama". Penggunaan 
“waktu yang sama” mungkin kurang 
tepat. Untuk menghindari kesalah- 
pahaman, istilah “concurrent” lebih tepat 
untuk digunakan. 

Selanjutnya, bila ada percobaan 
koneksi lain, maka koneksi itu di “drop” 
oleh sshd sampai koneksi itu berhasil di- 
authentikasi atau LoginGraceTime 
terlampaui. Secara default, nilai 
MaxStartups adalah 10. Perkecil nilai ini 
untuk memperkecil peluang keberhasilan 
“brute attack". 

MaxStartups 5 


PasswordAuthentication 
Bila kata kunci ini diberi nilai “yes”, maka 
metode otentikasi menggunakan 
password akan diperbolehkan. Otentikasi 
menggunakan password adalah yang 
paling umum digunakan. Namun 
demikian, penggunaan metode ini 
menurut penulis memberikan peluang 
untuk terjadinya “brute attack". 
Meskipun brute attack sudah diantisipasi 
dengan LoginGraceTime dan Max- 
Startups, ada baiknya metode otentikasi 
password benar-benar ditiadakan. 
Sebagai pengganti otentikasi pass- 
word, digunakan metode “Key Authenti- 
cation”. Metode ini cenderung lebih 
aman, karena menggunakan sepasang key 
yang dibuat secara acak. Password dapat 
digunakan untuk mencegah key 
digunakan oleh orang yang tidak berhak. 
Perlu Anda perhatikan, bahwa password 
yang digunakan oleh key dan sshd (yang 
diperbolehkan oleh Password- 
Authentication) adalah berbeda. Password 
yang digunakan oleh key adalah untuk 
memeriksa apakah key tersebut digunakan 
oleh orang yang berhak. Jika key berhasil 
diverifikasi, selanjutnya sshd akan 
menggunakan key tersebut untuk meng 


InroLINUX MEI 2003 73 


Tutorial SSH 


koneksi. Sedangkan jika menggunakan 
otentikasi password, sudah tidak 
memperhatikan key, asalkan seseorang 
berhasil memasukkan password yang 
benar, maka sshd akan mengotentikasi 
koneksi. Di sini terlihat dengan jelas 
peningkatan keamanan dengan 
menggunakan Key Authentication. 
Mengenai key yang akan digunakan 
pada prosedur otentikasi akan dibahas 
pada bagian lain tulisan ini. 
PasswordAuthentication no 


PermitRootLogin 

Kata kunci ini sebaiknya diberi nilai “no” 
untuk mencegah login secara langsung 
menggunakan account “root”. Hal ini 
semata-mata untuk mempersulit 


percobaan mengambil alih kendali sistem. 


PermitRootLogin no 


Dengan demikian, setiap sesi login 
harus didahului dengan otentikasi 
sebagai user biasa. Barulah kemudian 
user yang berhasil diotentikasi otentikasi 


boleh mengubah previlege-nya ke “root”. 


PubkeyAuthentication 

Memberi nilai “yes” pada kata kunci ini, 
berarti memperbolehkan otentikasi 
menggunakan key. Pada kata kunci 
sebelumnya, PasswordAuthentication 
sudah dicegah, oleh karena itulah kata 
kunci ini seharusnya diperbolehkan. 
PubkeyAuthentication yes 


Kata kunci lain yang tidak disebutkan 
di sini, seperti yang telah diutarakan 
sebelumnya, dijelaskan secara detail di 
manual page sshd config(5). Kata kunci- 
kata kunci itu (yang tidak disebutkan di 
sini), adalah kata kunci yang menurut 
pandangan penulis tidak memberikan 
efek signifikan untuk keamanan atau 
memiliki nilai default yang cukup aman, 
sehingga tidak perlu lagi dilakukan 
modifikasi padanya. 


Aktivasi efek konfigurasi 
Setelah melakukan perubahan 
konfigurasi, agar memberikan efek pada 
sshd, selanjutnya Anda perlu 


memberikan sinyal SIGHUP kepada sshd. 


Identifikasilah pid sshd lalu kirim sinyal 


74 InroLINUX MEI 2003 


ke sana. Berikut ini langkah-langkah 
pengiriman sinyalnya: 

# kill -HUP 'cat /var/run/sshd.pid' 
DPerhatikan: yang digunakan adalah 
tanda “” “ (backtick) bukan “' “ (single 
guote). 

Jika di sistem Anda tersedia script 
sshd, maka Anda bisa juga 
menggunakan script itu untuk me-restart 
sshd tanpa harus mengirim sinyal 
SIGHUP supaya sshd kembali membaca 
file konfigurasi. Berikut ini penggunaan 
script init sshd di distribusi GNU/Linux 
SuSE, RedHat dan Mandrake. 

SuSE, RedHat, dan Mandrake: 
# letc/init.d/sshd restart 


atau hanya di SuSE: 
# rcsshd restart 


atau hanya di Mandrake: 
# service sshd restart 


Authentication Key 

Secara keseluruhan, perubahan yang 
dilakukan pada perilaku sshd (modifikasi 
sshd config) mengakibatkan satu 
penyesuaian prosedur koneksi dilihat dari 
sisi client. Penyesuaian tersebut adalah 
pada metode otentikasi. Dengan 
perubahan di sisi sshd, maka client tidak 
lagi diberikan peluang untuk melakukan 
otentikasi menggunakan password, client 
hanya diberi peluang untuk 
mengotentikasikan dirinya dengan 
menggunakan “Authentication Key” atau 
Kunci Authentikasi. 

Paling tidak, setiap user yang ingin 
melakukan remote login ke server, harus 
memiliki dua kunci. Kunci tersebut adalah 
“Private Key” dan “Public Key”. Private 
key adalah kunci pribadi yang harus dijaga 
oleh setiap user. Kunci tersebut tidak 
boleh jatuh ke tangan orang lain. Izin 
baca-tulis-eksekusi untuk “group” dan 
“other” pada kunci ini harus ditiadakan. 
Kunci ini adalah identitas pribadi yang 
digunakan oleh sshd untuk melakukan 
authentikasi dan memutuskan untuk 
memperbolehkan atau tidak memper- 
bolehkan sesi login user. Sedangkan 
public key adalah kunci pasangan private 
key. Public key ini akan disimpan di sisi 
sshd dan boleh dibaca secara global. 


www.infolinux.web.id 


Membuat Private/Public Key 
Sekarang saatnya untuk membuat kedua 
kunci yang dibutuhkan tersebut. 
Gunakan ssh-keygen untuk membuat 
Authentication Key yang akan digunakan 
bersama ssh/1). 

$ ssh-keygen -t dsa 


Option -t diperlukan untuk mendefinisi- 
kan metode enkrip yang akan digunakan 
pada key-pair (public/private key) yang 
akan dibuat. Anda bisa memilih dsa atau 
rsa sebagai metode enkrip key-pair. 
Selanjutnya Anda diminta memutuskan 
tempat di mana key akan disimpan. Tekan 
saja ENTER jika key hendak disimpan di 
tempat default — /.ssh/id dsa 
Enter passphrase (empty for no passphrase): 
Enter same passphrase again: 


Anda diminta untuk memberi pass- 
word untuk key yang akan di-generate 
sebanyak dua kali (yang terakhir 
digunakan untuk meyakinkan password 
yang dimaksud sesuai dengan keinginan 
Anda). Seperti yang dijelaskan sebelum- 
nya, password ini akan digunakan untuk 
memastikan pengguna key ini adalah 
yang berhak menggunakannya. 

Proses generate key-pair memakan 
waktu tidak terlalu lama, walaupun 
tergantung pada kecepatan prosesor 
mesin Anda. Setelah proses selesai key- 
pair akan tersimpan di dalam direktori -— / 
.ssh sebagai —./ssh/id dsa untuk private 
key dan —/.ssh/id dsa.pub untuk public 
key. 


Menyelenggarakan koneksi SSH 
lebih aman 

@ UNIX Client 

Dengan memiliki key-pair, user sudah 
dapat melakukan koneksi yang aman ke 
sshd. Pada saat client memulai koneksi, 
sshd (server) akan memeriksa daftar 
public key yang diperbolehkan untuk 
login. Daftar tersebut diambil dari file -—./ 
ssh/authorized keys. Oleh karena itulah, 
public key yang dimiliki user harus 
masuk dalam daftar itu. Di mesin server, 
tambahkan isi id dsa.pub ke dalam file 
-|.ssh/authorized keys. 

$ cat id dsa.pub » -/.ssh/ 
authorized key 


Tutorial SSH 


jika hanya satu public key yang 
diperbolehkan, atau gunakan double 
redirection “» 5" jika ingin ada lebih dari 
satu public key dalam daftar tersebut 
untuk memasukkan public key lainnya. 
Jika public key teridentifikasi sebagai 
key yang diperbolehkan login, server akan 
memberikan tantangan berupa nomor acak 
kepada client yang mencoba login. Nomor 
acak tersebut dienkripsi menggunakan 
public key user bersangkutan. Tantangan 
nomor acak itu hanya bisa didekripsi 
dengan menggunakan private key 
pasangan yang tepat, yaitu private key 
yang dimiliki user. Private key ini meng- 
gunakan id dsa yang terdapat di dalam file 
-I.ssh/identity. Tambahkan isi id dsa ke 
dalam file —/.ssh/identity di host client, 
agar ssh client dapat menjawab tantangan 
nomor acak dengan tepat. 
$ catid dsa » -/.ssh/identity 


@ Windows Client 

Untuk user yang akan menyelenggarakan 
koneksi ssh menggunakan Windows 
sebagai clientnya, biasa nya menggu- 
nakan PuTTY sebagai program ssh client. 
PuTTY bisa di-download secara gratis dari 
http://www.chiark.greenend. org. uk/ 
sgtatham/butty/download.html. Jika 
Anda menggunakan PuTTY, maka jangan 
lupa untuk men-download juga 
PuTTYgen. PuTTY tidak mengenal 
authentication key yang dibuat OpenSSH 
secara langsung. Oleh karena itulah, key 
yang anda buat sebelumnya harus 
dikonversi dahulu ke dalam format yang 
dimengerti oleh PuTTY. 

Langkah-langkah konversi key dari 
format OpenSSH ke format putty adalah 
sebagai berikut: 

Pertama siapkan file yang berisi 
private key yang telah di-generate 


Ke Bem 
File Key Conversians Help 


Aeon 
Generate a pubis/pivate kay pas 
Load an erising private ka ie 
Save the generated key 


| Parameters: 


Type of key to generate: 
@ SSHL RSA) CC SSH2RSA 


Number af bitsin a oenerated kes: 


IC SSH2DSA 


joa 
& Gambar 1. PUTTY key-gen 


sebelumnya (id dsa atau id rsa) di salah 
satu folder windows. Setelah itu, 
jalankan PuTTYgen. 

Setelah tampil window PuTTYgen, 
pilihlah Convertions Import keys, lalu 
pilihlah Private key rsa atau dsa yang 
akan di konversi ke format PuTTY. 


Gambar 2. 
Import 
Keys 


jt Fies - Cancel 


IT Openasieadonh 


Untuk membuka Private key Anda 
akan diminta memberikan password key, 
masukkan password yang digunakan 
saat pembuatan key tersebut. 


PuTTYgen: Enter Passphrase F3 « 


Gambar 3. 
Key Password 


Setelah Anda berhasil memberikan 
password key, PuTTYgen akan 
melakukan konversi format tersebut ke 
format yang dikenal oleh PuTTY. 
Simpanlah hasil konversi tersebut. Untuk 
menyimpan hasil konversi tekan tombol 
“Save the generated key”, karena saat ini 
Anda meng-generate Private Key, maka 
pilih lah tombol “Save private key”. 


am Hasil 


Savein| Si sah. atut 


Jelasipe| konversi yang 
dilakukan oleh 
PuTTYgen 
Aa ——-| bisa Anda 
Save astype: (PUTTY Pivate Key Pics 5 Canesl gunakan 
IT Openasteadoniy s3 
" untuk 


& Gambar 4. Save Key ditaati 
mengotentikasi 


koneksi ssh. Untuk Memulai sesi ssh, 
sekarang jalankan PUTTY, masukkan 
nama host atau IP address host tujuan 
login. Jangan lupa untuk memilih 
protokol ssh (port 22). Lalu dari menu 
pilihan PuTTY, yang terletak di sebelah 
kiri, pilihlah SSH Auth. 

Dari menu Authentikasi SSH PuTTY, 
bukalah Private key yang dihasilkan dari 
konversi oleh PuTTYgen sebelumnya. 

Lalu pilih Open untuk memulai 
koneksi. Kemudian Anda akan diminta 
untuk memasukkan nama user yang 
ingin digunakan dalam sesi login, serta 
kembali diminta untuk memasukkan 


www.infolinux.web.id 


AR PuTTY Configuration 


Category: 1 « 


Te, Ke Gambar 5. 
7 
PuTTY 


Host Name (or IP address) at 
(1921681253 22 


Protocok 
C Bam C Tenet C Rloin € SSH 


Options contoling SSH 2uthertication 


“Authentication methods —— 
( Atempt TIS or CryptoCard authenttication (SSH1) 
IF Atempi"keyboardrtrocive" auheniaton (SSH 


'Authentication parameters 
IT Alowagentlowardng 
8 | TP Alowaltempted changes of usemamein SSH2 


Private key file for authenticatior. Sina 
» 
Gambar 6. bu 
Auth Key na 
PuTTY — 


password Private Key. Jika semua 
berjalan mulus, maka sesi ssh berhasil 
dilakukan oleh PuTTY, seperti berikut 
ini. 

login as: shiro 

Authentication with public key “imported- 
openssh-key” 

Passphrase for key “imported-openssh-key”": 
Ishiro@aurum shirol$ 


La PA Teaama Dengan 
pembatasan 
di sisi server 
(sshd) akan 
na 2 || memaksa 
Fissottipes TPutTvPivatekeyFies XI MCanedi Bana 
PON | user di sisi 
£& Gambar 7. Load client untuk 
Private Key menggunakan 


metode koneksi dengan lebih aman. 
Setelah mempersiapkan key-pair, 
selanjutnya koneksi ssh bisa dilakukan 
seperti biasa. Tidak ada perbedaan cara 
penggunaan ssh client dengan 
perubahan ini, hanya saja di sini tidak 
lagi digunakan password user di sistem. 
Password yang ditanyakan pada awal 
koneksi adalah password yang 
digunakan pada saat membuat key-pair. 
Berikut ini ilustrasi percobaan login 
setelah langkah-langkah pengamanan. 
Ishiro@aurum shirol$ ssh 192.168.1.253 
Enter passphrase for key '/home/shiro/ 
.ssh/identity': 
(masukkan password key-pair) 
Ishiro@cobalt shirol$ A 
Reza Iskandar Achmad 
(reza @chipset.or.id) 


InroLINUX MEI 2003 75 


Tutorial OpenMOSIX 


Clustering di Linux 
dengan OpenMOSIX 


Bagian 1 dari 3 Artikel 


Anda masih ingat film “Titanic” atau “Shrek”? Pembuatan film- 
film itu menggunakan komputer-komputer Linux yang dibangun 
sebagai sistem cluster. Clustering dapat menghasilkan sistem 
setara mmainframe atau superkomputer dengan biaya rendah. 


alau Anda membaca istilah 
K clustering, maka mungkin dalam 

benak Anda timbul 1001 
persepsi. Mungkin salah satunya, Anda 
mengaitkan dengan istilah cluster untuk 
satuan data di disk pada DOS. Lalu Anda 
mungkin berpikir lagi, “Hemm, kalau 
begitu, berarti ini kata kerja, tapi ini aneh 
juga, kan artinya jadi penyatuan data di 
disk?” Atau bisa juga kalau dikaitkan 
dengan istilah di ilmu data mining, cluster 
berarti penyatuan sekelompok data yang 
mempunyai korelasi atau karakteristik 
sejenis, tapi lagi-lagi, “Kok rada nggak 
nyambung ya?" 

Ok, semua konsep di atas sebenarnya 
membawa kita pada suatu kesamaan, 
bahwa ada konsep penyatuan. Lalu, 
apanya yang disatukan? Dalam hal ini 
karena konteks kita berbicara clustering di 
Linux, berarti kita menyatukan PC-PC atau 
server (atau apapun device yang ber-OS 
Linux) ke dalam satu kesatuan komputasi. 
Wah, terkesan seperti suatu hal yang sulit 
dimengerti dan sukar dibayangkan. 
Baiklah, kita mulai dengan suatu 
gambaran sederhana. 

Pada Gambar 1. terlihat ada suatu 
node (istilah yang menandakan suatu 
satuan pemroses dalam jaringan, misal 
PC) yang menjadi master, dan dibantu 8 
slave. Di antara master dan slave, ada 
konektor dua arah yang menandakan 
komunikasi. Lalu, dengan konfigurasi 
seperti apa yang bisa kita lakukan? 
Bukankah ini sama saja dengan 
konfigurasi jaringan biasa dengan topologi 
star? Benar! Cluster pada dasarnya juga 
menggunakan jaringan, tapi yang menjadi 
ciri khususnya adalah bagaimana 


76 InroLINUX MEI 2003 


konfigurasi ini digunakan untuk 
menyelesaikan problem, misal saya 
menulis suatu program C berikut ini 
(pseudo code): 
IListing 11 
#include Xstdio.h» 
int main(argumen pertama dan kedua 
menyatakan range angka) 
t 
xX-0: 
if argumen pertamax argumen kedua) 
( 
forli argumen pertama:i« - 
argumen kedua:it t) 
t 
Xt siti: 
) 


print x: 


Listing 1 ini sederhana saja, fungsinya 
menjumlahkan kuadrat angka-angka dalam 
suatu range nilai awal dan akhir, dan 
hasilnya dicetak ke stdout (standar 
keluaran). Lalu misal kita ingin menjum- 
lahkan suatu kuadrat angka dari 1-80, 
maka kita bisa langsung menggunakan 
program di atas untuk menghitung sampai 
dengan kuadrat dari 80, atau dengan cara 
ala paralel sebagai berikut. 

IListing 21 

#!/usr/bin/bash 

TAMPUNG -0 

rsh (node slave alluser allusribin/ 
program kuadrat 1 102 /tmp/hasil-1.txt & 
rsh (node slave biluser ajlusr/bin/ 
program kuadrat 11 20» /tmp/hasil-2.txt & 


www.infolinux.web.id 


MA 


rsh (node slave hiluser ajlusribin/ 

program kuadrat 71 802 /tmp/hasil-8.txt & 
Loop untuk cek semua file hasil output sudah 
ada 

Tambahkan semua hasil output ke variabel 
TAMPUNG 

echo “Hasil Kuadrat : $TAMPUNG" 


Di Listing 2 ini, saya sengaja tidak 
memperinci kode program, sekadar untuk 
ilustrasi saja. Pada script ini, sebut saja 
script master, kita jalankan di node master 
yang nantinya membagi tugas 
penjumlahan ke node slave. Aha! Anda 
pasti berpikir, “Bagaimana cara saya 
membagi task ke slave node?” Sederhana, 
di sini peranan rsh dimainkan. Terlebih 
dahulu kita asumsikan program di Listing 
1 kita kompilasi menjadi (misalnya) 
program kuadrat, lalu kita taruh di /usr/bin. 
Jangan lupa chmod -#x dulu program ini. 
Baru kita jalankan rsh. Ini pun harus harus 
kita tambahkan di /etc/host.eguiv masing- 
masing node sebagai berikut. 

IListing 31 

IP master nodenama user untuk 
eksekusi 

dst 


Jadi kalau misalnya Anda buat di 
semua node user dengan nama “test” 
(bisa juga Anda pakai NIS, tapi untuk 
sementara lupakan dulu, dan IP master 
node Anda 10.11.12.1, maka entry 
menjadi: 
10.11.12.1test 


Eksekusi secara lengkap sebagai berikut: 
$ su test 
# program master 


Dan voila, output akan keluar di 
konsol. Anda sudah bisa membayangkan 
proses clustering? Mungkin ilustrasi ini 
tidak sempurna, tapi saya harap bisa 
menjadi gambaran awal. 

Mungkin di sini timbul pertanyaan lagi 
“Kan tidak semua proses bisa diparalel 
seperti ini?” Kalau Anda berpikir begitu, 
berarti Anda cukup kritis. Memang secara 
umum, program paralel baru efektif jika: 
@ Problem yang dikerjakan bisa dibagi- 

bagi. 

@ Antara subproses satu dengan yang 
lainnya tidak bersifat batch, maksudnya 
saling menunggu satu sama lain, atau 
punya urutan yang pasti. 

@ Komunikasi yang dilakukan antar 
subproses tidak terlalu dominan 
dibanding komputasi. 


Kalau ini saya terjemahkan untuk 
permasalahan saya tadi, maka bisa 
diartikan sebagai berikut. 

@ Problem menghitung kuadrat 1 sampai 
dengan 80 saya bagi menjadi 8 
bagian, masing-masing 1-10, 11-20, 
dan seterusnya. sampai 71-80. 

@ Lalu, bagaimana satu sama lain tidak 
menunggu? Karena yang saya 
gunakan adalah script biasa, maka kita 
bisa akali dengan background proses. 
Solusi cepat dan efisien. Kernel Linux 
yang kita utilze jadi pengatur job. Lalu 
output-nya? Sederhana, kita cetak di 
suatu file teks! 

@ Nah, ini yang terakhir, proses 
penjumlahan. Bagaimana kita tahu 
suatu proses di node sudah selesai? 
Kita gunakan saja /ooping sambil cek /F 
EXIST dari file output tadi. Memang 
bukan yang tercanggih, tapi cukup 
memadai. Baru dari tiap isi file ini, kita 
jumlahkan isinya. Jadi komunikasi di 
sini contohnya adalah saat node slave 
mengirim hasil ke master. 


Sejauh ini, kita sudah melihat bahwa 
karakteristik utama clustering, yaitu 
bagaimana suatu task ditangani secara 
bersama-sama. Kata bersama-sama di sini 
yang membedakan cluster dengan 
mekanisme jaringan biasa yang 
menjalankan program client server. 
Memang seringkali rancu dengan 


Tutorial OpenMOSIX 


Node Slave 


Node Slave 


NS 


Node Slave 


2 


Node Slave Pa “Node Master Pe” Node Slave 


Node Slave 


SS 


Node Slave 


Node Slave 


Distributed Computing, tapi mungkin bisa 
diperjelas lagi bahwa clustering 
difokuskan pada mekanisme dari OS dan 
hardware untuk menyatukan sumber daya 
setiap node (bisa CPU, memori, disk, dan 
sebagainya). Di atas cluster sendiri, kita 
bisa menjalankan berbagai aplikasi, 
walaupun yang mendominasi ada dua 
jenis, yang sekaligus menjadi tipe cluster, 
yaitu: 

1. High Perfomance Computing (HPC). 
Secara umum, tipe cluster HPC ditujukan 
pada bagaimana suatu proses komputasi 
diakselerasi, dengan demikian task bisa 
diselesaikan lebih cepat. Contoh yang 
penulis berikan di atas, bisa dianggap 
salah satu model cluster HPC yang paling 
sederhana 


2. High Availability (HA). 

Secara umum, tipe cluster ini ditujukan 
agar program yang dijalankan di atasnya 
bisa terus running, sekalipun salah satu 
node hang atau down. Contoh yang 
paling mudah adalah web server Apache 
yang diset dengan suatu redirector, 
sehingga jika salah satu server down, 
server lain bisa mengambil alih. 


“Hemm, berarti ada banyak tipe 
clustering, lalu OpenMOSIX termasuk 
yang mana?” Jawaban singkat, HPC! 
Namun sebelum kita memasuki 
pembahasan OpenMOSIX, kita lanjutkan 
sedikit sejarah clustering. 

Ide awal clustering adalah tantangan 
menciptakan kecepatan komputasi setara 


www.infolinux.web.id 


mainframe, namun dengan biaya yang 
rendah. Anda mungkin sedikit banyak 
tahu, bahwa harga mainframe, misal 
Cray, luar biasa mahalnya! Di era 70-an 
dan 80-an dimana mainframe (IBM AS/ 
400 masuk kategori mainframe) cukup 
terkenal, hanya perusahaan-perusahaan 
bermodal besar yang sanggup 
membelinya. Biasanya, di lingkungan 
komersial, sering dipakai untuk sistem 
banking. Lalu timbul ide dari dua 
ilmuwan NASA pada tahun 1994 yaitu 
Dr. Donald Becker dan Dr. Ron Sterling 
untuk memulai suatu riset dengan 
sebutan Beowulf. 

Riset ini lalu berhasil 
menggabungkan 16 PC 486 DX untuk 
melakukan komputasi paralel dengan 
bantuan library paralel. Memang hasil 
flops (floating operation per second)-nya 
masih jauh di bawah mainframe, tapi ini 
merupakan awal yang baik. Istilah #/ops 
adalah satuan yang digunakan untuk 
mengukur kecepatan komputasi, dan ini 
diadopsi dalam clustering. Kenapa 
operasi floating point? Karena operasi 
floating point dinilai bisa memacu 
prosesor sampai titik maksimum. Jadi 
agak berbeda dengan kita menyebut 
prosesor, misal 166MHz, maka untuk 
istilah dalam clustering, kita pakai misal 
2 Mflops. 

Lalu Anda penasaran, “Apa saja sih 
komponen penyusun Beowulf?"” 
Berdasarkan paper dan keterangan yang 
penulis himpun, komponen Beowulf 
adalah: 


InroLINUX MEI 2003 77 


Tutorial OpenMOSIX 


@ Hardware, dipakai sembarang PC 
dengan basis prosesor Intel. “Bisa 
nggak dengan tipe lain?” Bisa saja, 
tapi karena dianggap prosesor Intel 
yang terjangkau (mungkin ini 
alasannya Beowulf pertama memakai 
prosesor Inte), maka jadilah Intel 
yang dipakai. 

@ Network card, kabel UTP, dan hub 
atau switch. Peralatan standar 
jaringan, Anda tentu sudah tidak 
asing lagi. Disarankan memakai tipe 
ethernet, tapi tidak menutup 
kemungkinan memakai tipe lain. 
“Pakai yang mana nih, 10 atau 
100Mbps?"” Terserah, tidak ada 
batasan. Pilihan hub atau switch 
pun terserah, tergantung aplikasi 
yang dipakai. 

@ Operating System. Nah ini dia, 
banyak kan pilihannya? Lucunya, 
dari banyak riset kecil-kecilan 
penulis, clustering banyak memakai 
OS Linux. Kenapa begitu? Ternyata, 
alasannya: Free, Open Source, dan 
banyak utiliti-nya. Ini tentu saja 
memudahkan pembuat cluster. 
“Wah, saya punyanya Windows, 
gimana dong?" Jangan khawatir, 
banyak alternatif software cluster 
yang jalan di atas Windows, 
walaupun tidak sebanyak dan se- 
powerful di Linux/UNIX. 

@ Library pemrograman paralel. 
“Waduh apalagi nih? Saya kan bukan 
programer.” Ya, memang terkesan 
bikin ribet, tapi ini adalah pelengkap 
yang kadang diperlukan, terutama 
jika kita ingin menulis program paralel 
dengan cepat atau menjalankan suatu 
program paralel yang membutuhkan 
library paralel. Dua library utama 
yang terkenal adalah PVM dan MPI. 
Kalau Anda tidak butuh, cukup pakai 
saja rsh/ssh, beres. 


Dari keempat komponen di atas, 
menurut penulis semuanya memegang 
peranan penting. Tapi, yang cukup 
memegang peranan penting adalah 
Operating System. Kenapa demikian? 
Dengan Operating System yang baik, 
akan didapat pengaturan task yang 
optimum dan reliability yang andal. 


78 InroLINUX MEI 2003 


Reliability yang baik diperlukan, 
mengingat cluster dalam kesehariannya 
kita bebani task yang loadnya tinggi. 
Bisa dibayangkan, di tengah-tengah 
Anda menunggu suatu program paralel 
yang run time-nya 20 menit, tiba-tiba 
di menit ke-17, salah satu node down 
karena OS-nya hang tanpa sebab. 

Seringkali untuk lebih meminimalkan 
biaya dan kemudahan upgrade, dipakai 
metode diskless workstation. “Nah, 
saya bisa pakai LTSP nih.”” Tepat 
sekalii! Anda bisa menggunakan paket 
LTSP, setup seperti biasa, tapi hanya 
komponen-komponen yang penting, 
semisal gcc, glibc, shell (bash,csh), 
rsh/ssh. X Window? Sebaiknya tidak 
usah, kecuali ada keperluan spesifik, 
misal tiap node harus ada display X 
Window. Catatan: biasanya slave node 
hanya berfungsi sebagai pemroses, jadi 
kalau pun anda butuh X Window, 
kemungkinan besar hanya pada master 
node. Setup LTSP tidak dijelaskan di 
sini, silakan anda simak artikel 
InfoLINUX edisi-edisi sebelumnya. 

Sampai di sini kita melihat ada satu 
tantangan utama yaitu: Bagaimana 
saya membangun cluster dengan cepat 
dan mudah, tanpa direpotkan dengan 
pengetahuan library paralel, tapi 
dengan hasil optimum? Jawabannya, 
(Open)MOSIX! 

Konsep pertama yang digambarkan 
di atas disebut NoW (Network of 
Workstation) atau PoP (Pile of PC). 
“Well, namanya antik juga,” mungkin 
begitu pikir Anda. Tapi di saat awal ide 
clustering digulirkan, konsep ini sudah 
termasuk canggih. Apalagi saat itu 
(akhir 80-an dan awal 90-an) media 
untuk /ocal networking belum terlalu 
canggih. 

“Lalu, bisa puyeng nih, masa bikin 
cluster saja, setup dan programming- 
nya pusing tujuh keliling?” Ya, ini suatu 
pertanyaan wajar. Lalu timbullah ide 
memunculkan konsep clustering 
berbasis SSI (Single System Image). 
Apa itu SSI? Sederhananya, SSI adalah 
clustering yang menggabungkan 
beberapa node (PC dan sebagainya) 
menjadi satu kesatuan, sehingga dari 
pandangan luar terlihat sebagai satu 


www.infolinux.web.id 


open 
MB Sx 


he openMosix Project 


Welcome to ihe Oficial openMosiz Project web site from the people who gemuiely 
belive in OpenSource! 

(penMlosiz 5 Linux kemel extension for single-systemm image clustering. This kemel 
(tension tums a network of ordinery 1A-42 computess into a supercomputer for 
Linux applirtions. 


(Once you have install openMlosiz, the node in the cluster start talking to one 
“another and the closter adapts iselF to the workload. Processes oriinating fto any. 


Ten 220100 pogun pistbas pel ropeaMbb Sasa 
& Situs OpenMOSIX 


satuan komputasi. Satu kesatuan yang 

dimaksud di sini adalah kesatuan unit 

CPU, kesatuan memori, serta kesatuan 

media penyimpan (storage). 

Ada dua cara untuk membentuk satu 
kesatuan ini. 

1. Middleware. Secara umum, ini 
meliputi semua komponen/library 
yang menjadi perantara antara 
program yang berjalan di user space 
dengan kernel. Contoh yang penulis 
ketahui adalah sistem batch sched- 
uler seperti Condor atau Maui 
Scheduler atau Enfuzion. Batch 
scheduler akan penulis bahas di 
artikel lain. Library PVM dan MPI 
(misalnya MPICH) bisa juga 
dimasukkan dalam kategori 
Middleware, karena mereka 
sebenarnya juga menjadi perantara 
antara program paralel yang anda 
tulis dengan OS. 

2. Modifikasi kernel (kernel extension). 
Secara umum, ini meliputi semua 
tambahan kernel OS yang membuat 
OS tersebut menjadi sistem cluster, 
termasuk yang bertipe SSI. IBM 
Sysplex, Compag Tru Custer, VAX 
Cluster adalah contoh-contoh SSI 
yang bersifat komersial. Sedangkan 
MOSIX dan OpenMOSIX adalah 
contoh yang bersifat GPL. Namun 
semenjak 2002, MOSIX menjadi 
closed sourse dan dibentuklah 
proyek OpenMOSIX yang dipimpin 
Dr. Moshe Bar, dengan model 
lisensi GPLv2. 


Lalu, bagaimana dengan 
OpenMOSIX itu sendiri? Tunggu 
pembahasannya di /InfoLINUX yang 
akan datang.4 
Mulyadi Santosa (a mulyadi@telkom.net) 


Tutorial BAHAMUT & EPONA 


Membangun Server IRC 


dengan BAHAMUT dan EPONA 


Berdiskusi atau chattingtidak harus melalui server IRC umum di Internet. Apalagi jika 
ingin lebih terjaga privasi Anda atau perusahaan, memiliki server IRC sendiri akan lebih 


seru dan aman. 


AHAMUT adalah salah satu 
5 Internet Relay Chat Daemon 

(IRCd). BAHAMUT didesain 
untuk DALnet yang merupakan salah 
satu jaringan IRC yang sangat terkenal di 
dunia Internet. Sebenarnya banyak sekali 
jenis IRCd yang ada, tapi dalam 
pandangan penulis, BAHAMUT lebih 
mudah diinstalasi dan dikonfigurasi dari 
yang lain. Pada saat pembuatan tulisan 
ini, versi terakhir BAHAMUT adalah 
bahamut-1.4.35-release.tar.gz, tetapi 
yang penulis coba instalasi adalah 
bahamut-1.4.32-release.tar.gz. 


Instalasi dan konfigurasi 
BAHAMUT 

Sebelum memulai instalasi, saya 
asumsikan Anda mempunyai account di 
mesin Linux dengan username belog, 
punya aksess root dan direktori kerja ada 
di /home/belog. 

Login ke mesin Linux: 

belogpolos login: belog 

password: 

(Masukkan password yang benar lalu 
tekan enter). 


Jika login ke Linux sukses, tampilan 
prompt Linux Anda (misalnya) seperti 
ini: 
belog@belogpolos: - $ 


Langkah-langkah instalasi BAHAMUT: 
1. Download BAHAMUT 
Jika belum mempunyai source code 
BAHAMUT, Anda dapat men-download 
dari ftp://ftp.dal.net/pub/dalnet/server/ 
bahamut/bahamut-1.4.32-release.tar.gz 
atau http://bahamut.dal.net/ircd-ga/ 
bahamut-1.4.32-release.tar.gz. Simpan 
di bawah direktori kerja Anda, misalnya / 
home/belog. 


2. Ekstrak File Tarball 
$ tar -zxvf bahamut-1.4.32-release.tar.gz 


Setelah proses ekstraksi selesai, akan 
membentuk direktori baru dengan nama 
bahamut-1.4.32-release. 


3. Konfigurasi BAHAMUT 

$ mkdir bahamut 

$ cd bahamut-1.4.32-release 

$ .Iconfigure 

$ .Iconfig 

Welcome to Config for DALnet IRCD, 
Version: bahamut/(1)-4.30(00). 


What are the maximum File Descriptors that 
the IRCD can use? 
(10241 -5» 1024 


What are the maximum number of Users you 
intend to allow on your IRC server? 

Note that you can now change this number 
on the fly with with /set command. 

(10001 -5 1000 


What is the maximum connection buffer 
amount? 

Note, this CANNOT exceed the number of file 
descriptors 

minus the maximum clients. 

(241 -» 24 


What directory are all the server 
configuration files in? 

Note, this directory name needs to end with 
a/ 

(/home/belog/bahamut-1.4.32-release/| -» / 
home/belog/bahamut/ 


What is the explicit path to where the ircd 
binary will be 

installed? This should point to a file, not a 
directory. 


www.infolinux.web.id 


I/home/belog/bahamut-1.4.32-release/src/ 
ircdl - » /home/belog/bahamut/ircd 


Would you like to see when a /stats is 
reguested? 

This only applys for #y users. 
IYes|-» Yes 


There are clients out there ignoring the 
MOTD numeric, so 

there is no point forcing MOTD on connecting 
clients. Instead of 

sending the MOTD, enabling this will just 
send a short notice to the 

connecting client asking them to read the 
motd. 

To change the notice, you may edit 
ircd.smotd in the same directory 

as your ircd.motd file. 

IYesl -» Yes 


Would you like Connecting Clients to by 
automatically set ti? 
IYes|-» Yes 


Would you like to compile as a HUB? 
INol -2 Yes 


Would you like connecting users to be sent a 
notice regarding 

wingate and socks scans? This must be 
defined if you 

intend to run your server on DAlnet. 

IYesl -» Yes 


What host does your wingate bot run from? 
This is only a default and may be overridden 
with a T: line 

See doc/example.conf for more information 
on T: lines 

Isome.bot.hostl - » belogpolos.net 


What address can users affected by k-lines 


InroLINUX MEI 2003 79 


Tutorial BAHAMUT & EPONA 


"e mIRC32 
File Tools DCC Commands Window Help 


Hei mIRC32 


4/ssoosraromwsalAdaS33|O 3 


Eie Tok DOL- Cotmmanda Window Heli 


ES 


Eistaus 


4 sisokrsaromaODAaAa3503 


(CiStatus 


Status: belog (Gril on irc.wasantara.netid 

Ef orwasantara: net Tas see Looking up your hostname... 
Eevasantara Neta "ee Checking Ident 
Eifo-wasantarametTas see Found your hostnamne 
tiberwaSantara:netdas “sex No Ident response 


|Local host: unknown (262.159.81.61) 


'Welcome to the DALnet IRC Network belog?“890sarana@292.159.81.61 
Your host is irc.wasantara.net.id|@9.0.0.0), running version bahamut-1.4(32) 


(This server was created Wed Sep 25 2002 at 15:93:53 CIT 


irc.wasantara.net.id bahamut-1.4(32) oiwscrknfydafbghe biklLmMnoprRstuc “ 
INOGUIT WATCH-128 SAFELIST MODES-6 MAXCHANNELS-10 MAXBANS-190 NICKLEN-39 TOPICLEN-307 BI -ire.wasantara.net.id- xex 
KICKLEN-307 CHANTYPES-&#t PREFIX-(ov)@t NETWORK-DALnet SILENCE-19 are available on - 


this server 

There are 5 users and 3 invisible on 2 servers 
6 IRC Operators online 

I have 1 clients and 9 servers 

Current local users: 1 Max: 13 

|Current global users: 8 Max: 13 


-irc.wasantara.net.id- xxx Notice -- motd was last changed at 25/9/2962 15:31 x 


Base 4 S0 9 |) Erkeu-eaun| Mhovtvo. | EiYahod Mail (KB miRca2 | SAuniled-Pas (IKAN 313 PM 
& Gambar 1. MIRC mengakses BAHAMUT 


ask for help? 

This is displayed to all LOCALLY k-lined 
users upon connect. 

This should be the address of the local 
administrator. 

This should NOT be kline@dal.net! 
ladmin@poorly.configured.server.com| - » 
admin @belogpolos.net 


What address can users affected by autokills 
ask for help? 

This is displayed to all globally autokilled 
users upon connect. 

This should be the address of the network 
administrator. 

On dalnet, this should be kline@dal.net. 
ladmin@poorly.configured.server.com| - » 
kline@belogpolos.net 


Would you like to use syslog for server 
logging? 

This is STRONGLY reccomended, many 
errors can be caught by syslog. 
(Yesl-5 no 


What sendg length do you wish to have? 
1p050000| - 


What size of a bufferpool do you wish to 
have? 

A bufferpool is a total of ALL sendg's in use 
((4 # MAXSENDOLENGTH) -» 


Do you want your server to hide U:lined 


servers in a /links? 
If you are planning to link to DALnet, this 


80 InroLINUX MEI 2003 


Ba Status: belog (ril an ire.wasantara.net.id 


6 IRC Operators online 


Current local users: 1 Max 


Current global users: 8 Ma Entername of channeltojoine 


-irc.wasantara.net.id- xxx 
-irc.wasantara.net.id- xxx 


Message of the Day, irc.wa 


- «ee This is the short mo 
End of /MOTD command. 


-irc.wasantara.net.id- xee 
monitorbot.wasantara.net 


-irc.wasantara.net.id- xxx J4 


-irc.wasantara.net.id- xxx 
id/proxies 


ex belog sets mode: #i 


I have 1 clients and 0 servers 


/2062 15:31 


en't read it 


y monitor to prevent abuse. 


'ious ports from 


are the monitor in action. 


isit http://ww.wasantara.net. 


Hasta MS OI || EKPLI-BAL -Mi. | "$ Piow (/DENPA-| #1Yahool Mai-bel (TAPD mIRC32 aan antem 


& Gambar 2. Channel IRC BAHAMUT 


MUST be defined. 
(Yes) -» 


Do you want to use the poll system call? 

If you are on a solaris machine, this is 
mandatory. 

Linux machines should use select until poll() 
is ironed out. 

Poll works nicely on freebsd machines. 
Select is more economical for small 
networks. 

(Yes -» 


If you have network services and would like 
to make use of 

the built in secure services aliasing features, 
type in the 

name of your network services server here. 
If you are a 

DAlnet admin, you would type in 
“services.dal.net” below. 

Iservices.dal.net| - » services.localhost.net 


What is the maximum number of channels a 
user should be able to join? 
(101 -5 25 


Would you like to encrypt oper passwords in 
O:lines? 


INol - 2 


Thats all folks.. 
Writing include/options.h...Done. 


Now your include/options.h is configured. 
Please look over 


www.infolinux.web.id 


include/config.h for more server specific 
options. 
To compile your server, type 'make'. 


4. Kompilasi Bahamut 
$ make 


5. Edit File Konfigurasi (misal dengan 
editor teks pico) 

$ cd bahamut 

$ pico ircd.conf 


Sesuaikan nomor port (misalnya 
6667), alamat e-mail dan informasi 
network lainnya sesuai dengan kondisi di 
jaringan Anda. 


6. Jalankan Server IRC 

$ ./ircd 

Importing prime... 

Prime imported. 

Generating random state... 

No random state found, trying to generate 
entropy from /dev/random... 

Got 64 of 512 bits of entropy.. 
Got 128 of 512 bits of entropy.. 
Got 192 of 512 bits of entropy.. 
Got 256 of 512 bits of entropy.. 
Got 320 of 512 bits of entropy.. 
Got 384 of 512 bits of entropy.. 
Got 448 of 512 bits of entropy.. 
Got 512 of 512 bits of entropy.. 
Random state successtful. 

Value of FD SETSIZE is 1024 
Value of NOFILE is 256 

Ircd is now becoming a daemon. 


Tes dengan menggunakan program 
IRC di Linux (misalnya xchat) atau di 
Windows (misalnya mIRC) seperti 
tampak dalam Gambar 1 dan 2. 

Agar server IRC (ircd) jalan secara 
otomatis pada saat komputer di reboot, 
tambahkan satu baris berikut ini pada 
file rc.local (di bawah direktori /etc atau 
/etc/rc.d). 

/home/belog/bahamut/ircd/ircd -u belog 


Membuat IRC Service 
dengan EPONA 

EPONA adalah sebuah /RC Services 
yang merupakan pasangan dari 
BAHAMUT. Dengan EPONA kita dapat 
membuat sistem layanan, seperti 
NickServ, ChanServ, MemoServ, 
BotServ, dan OperServ. EPONA 
dirancang sangat stabil, efisien dan 
user friendly. Di samping dengan 
BAHAMUT, EPONA juga kompatibel 
dengan IRCd DreamForge, Unreal, dan 
Ultimate. 

Langkah langkah instalasi EPONA 
(dalam hal ini epona-1.4.70.tar.gz) 
adalah sebagai berikut (asumsi: direktori 
kerja di /home/belog). 


1. Download Epona di www.epona.org 
2. Ekstrak file tarball source code Epona 
$ tar -xzvf epona-1.4.10.tar.gz 


3. Konfigurasi EPONA 
Sebelumnya kita buat dulu direktori 
services. 

$ mkdir services 


Masuk ke direktori epona-1.4.10, 
dan jalankan script configure, lalu 
jawab pertanyaan seperti contoh di 
bawah ini. 

$ cd epona-1.4.10 

$ .Iconfigure 

Where do you want the data file to be 
installed? (/home/belog/services| (enter| 
Which group should all Services data files be 
owned by? (If Services should not force 
files to be owned by aparticular group, just 
press Return.) (enter) 

What should the default umask for data files 
be (in octal)? 

(077 — only accessible by owner: 007 - 
accessible by owner and group) 


Tutorial BAHAMUT & EPONA 


(0771 lenter) 


Which of the following is closest to the type 
of server on your IRC 
network? 

1) DreamForge 4.6.7 Ithis is an old IRCd, 
you should upgrade to Bahamut| 


bawah ini. 

Y:27:180:0:0:4000000 
C:127.0.0.1:mypass:Services.LocalHost.Net::30 
N:127.0.0.1:mypass:Services.LocalHost.Net::30 


U:Services.LocalHost.Net:”:” 
H:“::Services.LocalHost.Net 


2) Bahamut 1.4.27 or later 
3) UnreallRCd 3.1.1 or later 
4) UltimateIRCd 2.8.2 or later 
5) Seguana 0.2.0 or later 

Ino default) 2 


7. Jalankan Services 
$ ./Iservices 


Tes dengan menggunakan program 


IRC (misalnya mIRC) seperti tampak 


Selanjutnya tinggal tekan (enter) dalam Gambar 3. 


saja, dan tunggu 
hingga proses 


VE mIRC32 
Eile Tools DCC Commands Window Help 


Hell 


konfigurasi selesai. 2/Sssosaroema UB DAa3393 


Cistatus Eta 


B8 fibwn (2) (enrth: linux is human sistem operation 


4. Kompilasi EPONA 
$ make 

D Tunggu sampai 
proses selesai, jika 
tidak ada pesan error 
berarti sukses. 


sx Now talking in tbun 

xx ChanServ sets mode: #nrt 

“ ChanSeru changes topic to 'linux is human sistem operation" 
“ex ChanSeru sets mode: #0 cinic 

were belog has joined itbun 

/nsg ChanSeru OP tibun belog 


EA Status: cinic (sil on ite-wasantara.netid 


afecinic 
belog 


-NickSeru- nick, type /msg NickServ IDENTIFY password. Othervise, 


$ make install 

D Tunggu sampai 
proses kompilasi 
selesai. 


tan erna /NAMES list. 
5. Edit File 

services.conf 
Karena kita menginstalasi services di 
direktori /home/belog/services, maka 
semua file akan tersimpan di sana. 
Masuk direktori /home/belog/services: 
$ cd /home/belog/services 


Copy file example.conf menjadi 
services.conf 
$ cp axample.conf services.conf 


Edit file services.conf sesuaikan 
dengan kebutuhan Anda, misalnya 
seperti contoh ini (dengan editor teks 
pico): 
$ pico services.conf 


RemoteServer localhost 6667 
mypass 

ServerName — services.localhost.net 
ServerDest nama server anda 


6. Edit File ircd.conf 
Tambahkan beberapa baris seperti di 


www.infolinux.web.id 


—) “#NickSerux IDENTIFY wayan123 


Sasar AE MO 3 || Keovwo. | #reapo-t.(fBmnca2 | mrca 
& Gambar 3. MIRC Mengakses Epona 


-NickSeru- please choose a different nick. 


-NickSeru- Password accepted - you are now recognized. 


Agar services ini jalan secara 
otomatis pada saat komputer di reboot, 
tambahkan satu baris berikut ini pada 
file rc.loca/ (di bawah direktori /etc atau / 
etc/rc.d). 

/home/belog/services/services -u belog 


IRC Client di Linux 

Gambar-gambar contoh ini menggunakan 

mIRC (IRC client di Windows). Anda 

ingin mencoba IRC client di Linux? Daftar 

berikut hanya sebagian dari banyak paket 

yang tersedia di Linux: 

@ Xchat (tersedia di hampir semua 
distro, atau www.xchat.org) 

@ Kslrc (tersedia bersama paket 
kdenetwork, lihat www.kde.org) 

@ Mozilla-irc (tersedia di CD distro, atau 
www.mozilla.org) 

@ BitchX (www.bitchx.org) 

@ Kvirc (www.kvirc.neyd 

| Wayan Sudana (belogp @yahoo.com) 


InroLINUX MEI 2003 8I 


x 


(akan 2s2pu 


InroLINUX Edisi Mendatang 


aj 


82 


ha 


InroLINUX MEI 2003 


LINUX 


Juni 2003 


Running version Apache-Advanced ExtranetServer/13.26 
Me sa 
Gea Pa aa ba Gta KAI Pa mama 


Tenan nchudes | Interface (EAPI).: 
tanya Papa Sa pg Op rm Tt PA 
patohes to mod. fronepage package). 


mod 2/28:10 OpenSSL/0.9.0g PHP/423, 
You may now add coctent to ti directory and replace this puge. The 


ga Kanlip pal nie rame menrenyarat: Aa PrbaT ee 
Secure your web server! 


|Mandrake rw comes with SSL enoryption you instal it for more security. It comes with Is our test 
en Ba aa pemer wi Penjara aa 


Linux Programming, apa dan 
bagaimana? 

Linux merupakan sebuah sistem operasi yang 
dibangun secara “gotong-royong”. Gotong- 
royong bisa diartikan secara luas. Artinya, ya, 
Linux dibangun oleh banyak orang di seluruh 
dunia. Dan ya juga, dibangun dengan 
berbagai atau setidaknya mendukung banyak 
bahasa pemrograman. 

InfoLINUX Juni 2003 akan membahas 
berbagai bahasa pemrograman yang ada dan 
bisa Anda gunakan berkolaborasi dengan 
sistem lain. Sebut saja, Java, Python, PHP, 
Perl, dan juga bahasa “ibu” Linux , C. Lalu, 
apa yang menjadi kelebihan dan kekurangan 
dari masing-masing bahasa pemrograman 
yang ada. 


www.infolinux.web.id 


3 LB Dorman Done! N z — -- 


Mail server aman dengan gmail 
Komunikasi konvensional menggunakan surat 
pos sudah lama kehilangan penggemar. Dan 
Linux hadir sebagai platform yang paling 
banyak berjasa dalam penyediaan fasilitas e- 
mail. Jika diperhatikan, kebanyakkan adminis- 
trator Linux/Unix lebih mengenal Sendmail, 
karena “usia” dan kepopulerannya. 

Beruntung, kini bermunculan MTA-MTA 
alternatif yang memperbaiki kelemahan- 
kelemahan sendmail. Salah satunya adalah 
“gmail”. gmail merupakan kumpulan utilitas 
mailer UNIX yang diakui sebagai MTA paling 
tangguh yang pernah ada. Penasaran, tunggu 
di edisi mendatang. 


32 Halaman Tutorial 

Apache, Java, Clustering, dan 

sekuriti 

Apache dan Omail 

merupakan pasangan 

serasi di dunia web 

hosting. Lalu, 

bagaimana 

memadukan keduanya 

dalam platform Linux? 

Kemudian bagaimana —— 

pula sekuritinya? 

Apakah benar-benar tangguh? Padahal sama- 

sama kita ketahui, sekuriti merupakan salah 

satu bagian yang menonjol di dunia Linux. 
Buat Anda yang hobi membuat script- 

script pemrograman, InfoLINUX Juni 2003 

layak Anda miliki. Mengapa? Karena kami 

akan sajikan tutorial berseri mengenai 

pemrograman Java khusus untuk server 

jaringan. Tidak hanya itu, buat Anda yang 

ingin membuat sistem clustering berbasis 

Linux, Anda bisa menyimaknya di InfoLINUX 

Juni 2003. 


